




12005 Rp28.000 4 2CD 


LINUX 


DO MORE WITH LINUX & OPEN SO 
oner Berhadiah Menarik. 












. Kuesi 








D 


DILENGKAPI 2 CD 


ae ee | 





ANDA SEDANG MENCARI PC 


= Tips Server Mail yang Mudah! 
| | | h74 
| Membangun Server DNS Sendiri 
= h50 
Proteksi Web Anda! 
fe cides o Grey ori h54 


ut resolution 


page to be output 
‘ont mode (default 'cx'") - - 
t make PK fonts | 
ut file, '%d' is pagenumber R | pp | ng DVD D] 
e offset 
o be output 
e output 


FULL VERSION 








HEART OF TECHNOLOGY 








301063 














- 
s 
cs 


995.15 2 








h58 











8 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








eberapa bulan terakhir 2005 ini, penggu- 
B na Linux dimanjakan dengan dirilisnya 

versi terbaru empat distro besar dan ter- 
popular menurut www.distrowatch.com. Fedora 
telah lebih dulu merilis versi 4 pada pertengah- 
an Juni lalu. Dalam bulan Oktober, tiga distro 
dirilis hampir bersamaan, yaitu Debian Ubuntu 
5.10, Mandriva Linux 2006, dan SUSE Linux 
10.0. Hebatnya, semua pembuat distro itu me- 
nyediakan file ISO CD atau DVD yang bebas 
di-download. Perkembangan keempat distro 
popular ini cukup menggembirakan dan menge- 
jutkan masyarakat open source. 

Debian GNU/Linux yang sebelumnya hanya 
terkenal di kalangan pengguna Linux mahir, 
sekarang menjadi sangat popular di kalangan 
pengguna Linux umum karena munculnya dis- 
tro Ubuntu tahun lalu. Ubuntu (www.ubuntu. 
com) menjadikan Debian lebih mudah diinstal 
dan digunakan untuk aplikasi sehari-hari, cukup 
dengan sebuah CD. Ubuntu yang awalnya hanya 
sebuah distro untuk desktop berbasis GNOME, 
kini telah memiliki variasi untuk pengguna yang 
lebih senang desktop KDE, bernama Kubuntu. 
Ubuntu juga menyediakan distro khusus untuk 
pendidikan, Edubuntu. Ubuntu 5.10 ini juga 
tersedia dalam versi server. 

Mandrake Linux yang sekarang bernama 





DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 








Distro-distro Popular 


Mandriva (www.mandriva.com) telah lama 
dikenal akan kemudahannya. Mandriva 2006 
menjadi distro yang istimewa karena merupa- 
kan gabungan dari tiga distro yang terkenal user 
friendly, yakni Mandrake, Conectiva, dan Lyco- 
ris. Sebelum bergabung dengan Mandriva, Lyco- 
ris adalah distro yang dikenal memiliki desktop 
indah seperti sistem operasi MS Windows. 
SUSE (www.suse.com) membuat kejutan di 
tahun ini dengan membuka project OpenSUSE 
(www.opensuse.org). Langkah Novell, pengem- 
bang SUSE, mirip dengan apa yang telah di- 
lakukan Red Hat tahun lalu ketika merilis distro 
(fedora.redhat.com). SUSE telah 


bertahun-tahun popular di Eropa, khususnya 


Fedora Core 


Jerman, namun saat itu kurang dikenal di du- 
nia, termasuk Indonesia. Ini bukan karena SUSE 
tidak bagus, tetapi karena SUSE tidak menye- 
diakan file ISO CD/DVD yang bebas di-down- 
load. Perubahan besar terjadi setelah SUSE men- 
jadi bagian dari Novell. Novell menyediakan ISO 
CD SUSE Linux mulai dari sebuah CD versi 9.1 
Personal. Pertengahan tahun ini SUSE menye- 
diakan 5 CD versi 9.3 Professional, dan terakhir 
baru saja merilis 5 CD SUSE Linux 10.0. 

Distro apa yang terbaik? Jawabannya tergan- 
tung selera dan kebutuhan Anda. Bisa jadi bukan 
salah satu dari empat distro popular ini. A 


L 
i a AON 
l La y 1 = 
> eo. 
J . Ta ' 
d 1 
E nat 
d LA “ i 
pep .———_ £ 


WARTA EKONOMI 


www.infolinux.web.id 





RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


=LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www. infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 





INFOLINUX 12/2005 3 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








InfoLINUX 12/2005 


Indek 


Mewarbai 


ony 





dengan tingx— 2 


34 


Dari Redaksi 3 


Indeks 4 


Berita dan Profil 
Google Mengancam Microsoft 6 
Benarkah Novell Sedang Bermasalah? 7 
Oracle Menggertak Lawan-lawannya 7 
Profil: Fajar Priyanto, Pendiri Situs Linux2. 7 
Arinet.Org 
OpenOffice.org 2.0 Akhirnya Rilis 8 
Situs Firefox Diserang! 8 
Linux Berperan dalam Film Microsoft 9 
StarOffice Muncul di Notebook ThinkPad 9 
9 


Profil: P.Y. Adi Prasaja, Aktivis Linux dan 
Pengembang System 

Opini 

I Made Wiryana: 10 
IGOS Terseok-seok, Pantas Saja BBM Naik 

Budi Rahardjo: 11 
Secure Intranet 

Michael S. Sunggiardi 12 
IGOS yang Tertatih-tatih 

Surat Pembaca 14 
Pengantar Ulasan 16 
Ulasan Hardware 

D-Link AirPlus G DWL-G630 17 
ASUS WL-HDD2.5 17 
TRENDnet TEW-410APBplus 18 


4  INFOLINUX 12/2005 


3Com WL-529 3CRGPOE10075 
ASUS GigaX1016 
Plextor PX-716UF 


Ulasan Distro 
GoboLinux 0.12 
VectorLinux 5.1 


Ulasan Software 
Jahshaka 2.0 
OWL 0.8.1 


Kuisioner 


Ulasan Game 
Blob Wars 
BomberClone 


Ulasan Buku 

Linux Made Easy 
Beginning MapServer 
Membangun Web dengan 
Mambo Open Source 


Pengantar Adu Software 


Adu Software 
oftpd 0.3.7 
ProFTPD 1.2.10 
PureFTPd 1.0.19 
vsftpd 2.0.3 
Wu-FTPD 2.6.2 
WzdFTPD 0.5.2 


www.infolinux.web.id 














Software Pilihan 

Info CD 

Bisnis 

Pemanfaatan Linux di Perusahaan 


IT Solution dan Automation System 


Apa Sih Sebenarnya... 


Hardware Description Languages (Bagian 4) 


Klinik 
Komunitas 


Tutorial 

Membangun Lokal DNS Server 
Menggunakan BIND 

Proteksi Direktori di Web dengan .htaccess 
Me-rip DVD dengan MPlayer/MEncoder 
Konfigurasi Postfix dengan 

BitDefender Antivirus 

Emulasi Komputer dengan Bochs 

Oracle Cluster pada Red Hat Linux Advance 
Server 3.0 


Desknow Mail Server, Mudah dan Serbaguna 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 











BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








6 


mTim Ubuntu akhirnya merilis Ubuntu 
5.10 pada tanggal 13 Oktober 2005 lalu. 
Bersamaan dengan rilisnya Ubuntu 5.10, 
juga dirilis Kubuntu—Ubuntu dengan 
desktop manager KDE—dan Edubuntu 
—Ubuntu untuk kebutuhan pendidikan. 
Ubuntu 5.10, yang sampai saat ini masih 
di peringkat satu pada situs DistroWatch, 
rilis dalam bentuk instalasi CD, liveCD, dan 
kombinasi DVD dari tida arsitektur. Ubuntu 
dikenal sebagai distro Linux yang paling 
dermawan, karena Anda bisa memperoleh 
CD-CD Ubuntu untuk dikirimkan ke alamat 
Anda dengan mendaftar pada situs resmi 
ubuntu, ubuntu.org. 


mMySQL, yang merupakan aplikasi data- 
base open source yang terkenal saat ini 
akhirnya merilis versi mayor terbaru, yaitu 
MySOL 5. MySOL ini sudah dapat di-down- 
load dengan bebas sejak 24 Oktober 2005. 
Pihak MySQL yang berbasis di Swedia 
mengatakan bahwa pada versi 5.0, MySQL 
menambahkan prosedur store baru dan 
memiliki tampilan baru untuk melindungi 
informasi sensitif dari pengguna yang ti- 
dak berhak, serta skema informasi baru 
untuk memberikan akses perusahaan ke 
metadata database. 


Mm Minix, yang merupakan sistem operasi 
yang sempat digunakan oleh Linus Tor- 
valds, akhirnya merilis versi terbaru, yaitu 
Minix 3. Minix 3, yang ditemukan oleh 
Andy Tenenbaum, hanya memiliki 4000 
baris kode yang dapat dijalankan, akan 
tetapi tidak seperti versi sebelumnya, 
Minix 3 didesain agar digunakan sebagai 
sistem yang serius, bukan hanya untuk 
suatu hal yang berbau pendidikan. 


mCodeWeavers pada akhir Oktober 2005 
lalu mengumumkan rilisnya CrossOver Of- 
fice 5.0 yang merupakan upgrade terbaru 
dari program populer yang dapat men- 
jalankan aplikasi Windows di atas Linux. 
Pada versi terbaru ini, CrossOver telah 
menyertakan peningkatan performa yang 
ditemukan pada edisi terbaru WINE 0.9, 
yang merupakan produk open source yang 
juga dirilis oleh Wine Project. Selain itu, 
pada CodeWeavers 5 sudah mendukung 
instalasi Microsoft Office 2003 di Linux! 


INFOLINUX 12/2005 


Google Mengancam Microsoft 


esin pencari Internet yang pa- 
ling populer saat ini, Google, 
pada awal Oktober 2005 lalu 


mendeklarasikan perang terhadap Mic- 
rosoft, dengan mengumumkan rencana 
peluncuran software word-processing dan 
spreadsheet yang free secara online. 

Untuk mewujudkan cita-cita mereka, 
Google mengajak Sun Microsystems agar 
setiap pengguna web dapat mengakses 
OpenOffice.org milik Sun dari komputer 
mana saja di dunia. 

Sun sendiri juga berencana menawarkan 
agar toolbar pencari Google dilengkapi de- 
ngan fasilitas men-download software Java 
yang free. Apalagi telah diketahui bahwa saat 
ini Java telah berjalan pada lebih dari 2,5 tril- 
yun gadget di seluruh dunia, dan termasuk 
juga 700 juta komputer. 

Juru bicara dari Sun Microsystems Aus- 
tralia, Paul O'Connor mengatakan bahwa 
kerja sama dengan Google ini merupakan 
kesempatan yang sangat besar. 

“Google dikunjungi oleh hampir 80 juta 
pengguna web di seluruh dunia,” demikian 
kata Paul O'Connor. Ia juga mengatakan 
bahwa kerja sama ini akan menyadarkan pe- 
rusahaan-perusahaan software tradisional 
seperti Microsoft. 

“Saat ini, kebanyakan orang sudah ter- 
biasa untuk membayar paket-paket soft- 


www.infolinux.web.id 





7 


ware, padalah pada akhirnya nanti, yang 
merupakan value sebenarnya adalah content 
dan jasa—bukan yang terdapat di dalam 
software tersebut,” kata Paul. 

Saat ini, pasar penjualan software masih 
menjadi sarapan bagi Microsoft, dengan 
menghasilkan US$11 trilyun pada tahun 
lalu saja. Tetapi, saat ini monopoli Micro- 
soft pada pasar software semakin terancam, 
apalagi rivalnya Sun telah menawarkan 
tandingan untuk program-program Word 
dan Office yang free. 

Perusahaan Google sendiri berusaha 
untuk memasuki pasar enterprise dan 
kekuatannya pada sektor corporate. Pada 
pertengahan Oktober 2005 lalu, Google 
dilaporkan telah mencapai rekor dalam 
pendapatan, pada pengiriman stok yang 
melonjak pada perdagangan after-hours. 

Selain itu, Google juga semakin gencar 
mempekerjakan programer yang berpenga- 
laman. Terakhir, Google berhasil menggaet 
pemimpin pengembang pada proyek open 
source instant messaging Gaim. 

Sean Egan mengumumkan bahwa ia 
telah menerima pekerjaan di Google un- 
tuk mengerjakan client instant messaging 
Google Talk. Namun, Sean Egan masih 
tetap terlibat dan meneruskan proyek Gaim, 
yang rencananya pada akhir tahun ini akan 
merilis versi ke-2. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





Benarkah Novell Sedang 


Bermasalah? 


ovell tampaknya berada dalam tekan- 
Ns yang berat. Hal ini terlihat bahwa 
pada Agustus 2005 lalu, Novell memutus- 
kan hubungan kerja pada sekitar 120-150 
pekerja di Eropa. Dan juru bicara Novell, 
Bruce Lowry masih bungkam mengenai 
detail-detail dari pemotongan biaya yang 
sedang dilakukan dan beliau mengatakan 
bahwa Novell tidak akan berkomentar pada 
rumor dan spekulasi. Bruce Lowry juga 
mengatakan bahwa Novell akan memberi- 
takan ke publik jika saatnya datang. 
Informasi dari situs eWEEK.com bahkan 
memberitakan bahwa pada akhir tahun ini, 
perusahaan Novell Inc. akan memberhenti- 
kan hingga sebanyak 20 persen dari sejum- 
lah 5.800 pekerja. 
Di bawah kepemimpinan CEO Jack 
Messman, Novell bergerak jauh dari usaha 
software networking ke aliansi baru dengan 





Novell 


Linux dan komunitas programming open 
source yang mendukung sistem operasi rival 
dari Windows. 

Novell membeli SUSE Linux yang ber- 
asal dari Jerman ini pada akhir tahun 2003 
lalu dan turunan terakhirnya—SUSE Linux 
Professional 9.3 dan yang terbaru, paket 
SUSE Linux 10.0—telah dihasilkan. Na- 
mun, tampaknya Novell masih tetap berada 
di urutan kedua dalam pasar Linux enter- 
prise, di belakang perusahaan distro Linux 
yang terdepan, yaitu Red Hat Inc. A 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 








Oracle Menggertak Lawan- 


lawannya 


kuisisi yang dilakukan Oracle pada 

teknologi database open source Innobase 
bisa berarti bahwa perusahaan tersebut mem- 
persiapkan diri untuk merilis database yang 
open source. Dengan demikian, Oracle dapat 
menggunakan database tersebut untuk meng- 
gertak Sybase dan Microsoft. 

Dari Innobase sendiri menawarkan Inno- 
DB yang didistribusikan secara open source. 
InnoDB ini bukan merupakan produk yang 
berdiri sendiri, akan tetapi didistribusikan seba- 
gai bagian dari database open source MySOL. 

Dengan menawarkan versi open source dari 
database Oracle, dapat meningkatkan tekanan 
terhadap para pesaingnya seperti Microsoft 
dengan SOL Server Express dan Sybase dengan 
ASE Express. 

Bahkan pada awal Oktober 2005 lalu, 
Oracle mengumumkan hal yang dapat me- 
negangkan bagi MySOL, yaitu pada database 





InnoDB tersebut. Karena dengan InnoDB yang 


open source dan merupakan add-on mesin 
transaksi default pada MySQL, berarti Oracle 
memiliki pengaruh secara tidak langsung ter- 
hadap database open source tersebut. 

Dan pihak MySQL hanya bisa tersenyum 
miris mendengar berita akuisisi Innobase 
oleh Oracle ini. Walau baru-baru ini MySQL 
sudah merilis versi terbaru, yaitu MySQL 5.0 
yang diharapkan memberikan nuansa baru 
dalam aplikasi database. A 


www.infolinux.web.id 


Fajar Priyanto 
“Linux lebih stabil, 
robust, dan penuh se- 
mangat open source” 


Pendiri Situs 
Linux2.Arinet. 
Org 





mPandangan pertama selalu menggoda, 
selanjutnya terserah Anda. Slogan salah satu 
iklan itu dirasakan betul oleh Fajar Priyanto, 
yang saat ini bekerja sebagai Section Head 
IT sebuah group otomotif di Jakarta. Fajar 
yang telah mendapatkan gelar MCP, menjadi 
jatuh cinta pada sistem operasi Linux setelah 
membuktikan sendiri kestabilan Linux ketika 
digunakan sebagai server. 

Fajar menjelaskan kalau alasannya 
menggunakan Linux terutama karena se- 
mangat open source-nya. “Di akhir tahun 
2001 itu, sebenarnya saya baru saja mem- 
peroleh gelar MCP di Microsoft Windows 
2000 server. Di saat yang bersamaan saya 
mulai berkenalan dengan Linux. Dan dari 
hari ke hari ternyata saya rasakan Linux 
memiliki keunggulan-keunggulan dibanding 
MS Windows, seperti lebih stabil, robust, 
ekonomis, dan yang terutama adalah se- 
mangat open source-nya itu,” jelas Fajar. 

Karena telah merasa terbantu oleh para 
senior lainnya di dalam mempelajari Linux, 
maka sebagai balas budinya Fajar mem- 
buat situs http://www.linux2.arinet.org, 
yang berisikan artikel-artikel Linux dalam 
bahasa Indonesia. “Satu perkataan Om | 
Made Wiryana yang sangat berkesan buat 
saya: Balaslah jasa para senior yang telah 
membantumu dengan jalan membantu para 
newbie sesudah kamu,” terang Fajar. 

Apa yang menjadi harapan Fajar ter- 
hadap perkembangan Linux di Indonesia? 
“Saya berharap dan sungguh yakin bahwa 
perkembangan Linux di Indonesia akan 
semakin pesat. Untuk bermigrasi ke Linux 
memang tidak mudah dan membutuhkan 
perencanaan yang matang. Namun jika ber- 
hasil, kita dapat menghemat devisa yang 
jumlahnya mungkin bisa mencapai ratusan 
milyar rupiah,” harap Fajar. 


INFOLINUX 12/2005 7 


BERITA 





Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 








8 


mFinnix, yang merupakan salah satu 
distro liveCD tertua, akhirnya merilis versi 
terbarunya, Finix 80.0. Distro Finix yang 
sempat berhenti pengembangannya pada 
tahun 2000, dibasiskan pada Debian dan 
lengkap dengan paket-paket LVM2 atau 
dm-crypt. Informasinya dapat dilihat di 
finnix.org. 


mNessus yang sempat disebut sebagai 
“pencari kelemahan open source” telah 
berubah arah pada rilis 3.0 terbaru. Ber- 
dasarkan berita dari milis Nessus An- 
nouncement “Nessus 3 akan tersedia 
gratis, termasuk untuk platform Windows, 
akan tetapi tidak akan rilis di bawah lisensi 
GPL.” Dan pada situs web-nya, Nessus 
saat ini hanya menamakan dirinya sebagai 
“pencari kelemahan jaringan,” dengan 
menghilangkan kata-kata open source. 


EKDE Project mengumumkan rilis ter- 
baru desktop manager populer di Linux, 
KDE 3.4.3 pada 13 Oktober 2005 lalu. Pada 
versi yang terbaru ini, KDE 3.4.3 telah 
memperbaiki diri dari bug-bug serta pe- 
ningkatan performa serta penampilan. 


E Microsoft pada akhir Oktober 2005 lalu 
mengumumkan hadirnya kumpulan lisensi 
Shared Source baru. Biasanya, lisensi- 
lisensi baru dari Microsoft tidak akan di- 
perhatikan oleh komunitas open source, 
namun Shared Source License terbaru ini 
hadir dari anggota komunitas open source, 
seperti Tim O’Reilly dan bahkan Free 
Software Foundation Europe (FSFE) telah 
memberikan komentar-komentar positif 
terhadap Shared Source License ini. 


m Skype yang merupakan software voice 
IP yang populer akhir-akhir ini meng- 
umumkan bahwa telah diketemukan 
adanya berbagai bentuk kelemahan ke- 
amanan kritis pada Skype versi 1.2.0.17. 
Pada Skype tersebut akan memunculkan 
error ketika menangani tipe-tipe URL 
spesifik seperti “callto://” dan ‘skype://’. 
Dan error ini bisa dieksploitasi hingga 
mengakibatkan buffer overflow dan bisa 
mengizinkan kode-kode eksekusi asing 
untuk sewenang-wenang masuk ke dalam 
sistem komputer pengguna Skype. 


INFOLINUX 12/2005 


OpenOffice. org 2.0 adil 


Rilis 


enantian yang terlalu lama akhirnya ter- 

bayar sudah, setelah OpenOffice.org 2.0 
akhirnya dirilis oleh Sun Microsystems pada 
20 Oktober 2005 lalu. 

OpenOffice.org 2.0 merupakan aplikasi 
kumpulan yang free yang telah menarik per- 
hatian dunia untuk berpaling dari bundel 
aplikasi Microsoft Office yang mahal. Soft- 
ware OpenOffice.org 2.0 sendiri telah meng- 
alami proses perkembangan yang sangat 
lama, yaitu lebih dari dua tahun dan akhir- 
akhir ini sempat tertunda karena bug-bug 
yang ternyata muncul belakangan. 

Sun dan OpenOffice.org terhubung dari 
basis kode pada software ini. Pada tahun 
2000, Sun, yang tahun sebelumnya telah 
mengambilalih perusahaan Jerman yang 
mengembangkan StarOffice, merilis kode 
yang akhirnya disebut sebagai proyek Open- 
Office.org. StarOffice dan OpenOffice.org 


Eile Edit View Ins Format Tools Data Window Help 


aeae BBEA vv xOB-s s e Dari CF AL 


Bg in = al JAN (AL { La arnan SEO? 














Sheet1/Sheet2 (Sheet37 ||« i | 
Sheet1/3 Default 100% STO Sum=0 








terus berlanjut dan saling berbagi kode, dan 
StarOffice 8 rilis final pada akhir September 
lalu secara komersial. 

Walaupun Sun merupakan kontributor 
utama dari OpenOffice.org, pihak lainnya, 
seperti Novell, Red Hat, Debian, Propylon, 
dan Intel, sebagai programer yang indepen- 
den juga berkontribusi dalam hal desain, 
pengembangan, tes, dan debug. 

OpenOffice.org 2.0 sudah dapat di-down- 
load secara bebas pada situs resminya, yaitu 
openoffice.org atau bisa diperoleh pada CD 
InfoLINUX kali ini. Ô 





Situs Firefox spiel 


ika Anda masih ingat, pada bulan Juli 
| pet lalu, situs spreadfirefox.com meng- 
alami pembobolan pada keamanannya. 
Sayangnya, hal ini terjadi kembali pada 
awal Oktober 2005 lalu. Kali ini, pada situs 
spreadfirefox.com ditemukan kelemahan 
dalam sistem TWiki (twiki.org). 

Beberapa saat setelah pembobolan ter- 
jadi, admin mengirimkan e-mail kepada 
para anggota spreadfirefox.com yang berisi 
mengenai pemberitahuan bahwa server 
hosting milik Spread Firefox telah diakses 
oleh penyerang remote tak dikenal yang 
berusaha untuk menembus kelemahan 
software TWiki yang terinstalasi pada ser- 
ver. 

Kemudian, situs web tersebut sempat 
ditutup sementara. Dan setiap anggota 
Spread Firefox diharapkan untuk meng- 
ganti password setelah situs web aktif kem- 
bali. 

Serangan ini hanya terbatas pada situs 
spreadfirefox.com dan tidak mempengaruhi 


www.infolinux.web.id 





dit View Go Bookmi Tools Help 
my ey yo firefox oo R 





situs mozilla.org dan situs-situs software- 
software Mozilla lainnya. 

Kejadian pada situs SpreadFirefox ini 
tentu tidak menjadikan sebagai kelemahan 
Firefox, namun hal ini bisa menjadi publi- 
sitas yang buruk bagi browser yang kepo- 
pularitasannya meningkat pesat ini. 

Akan tetapi, pada 19 Oktober 2005 lalu 
Mozilla mengumumkan bahwa Firefox 
telah mencapai hingga 100 juta hit down- 
load. Bahkan sebelum perayaan satu tahun 
Firefox yang jatuh pada bulan November 
ini, penggunaan Firefox sudah melebihi 
ekspektasi sejak perkenalan Firefox pada 
November 2004. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





Linux Berperan dalam Film 


Microsoft 


wal Oktober 2005 lalu, Universal Pic- 

tures and Twentieth Century Fox me- 
ngumumkan bahwa Peter Jackson dan part- 
ner-nya Fran Walsh akan berperan sebagai 
produser eksekutif untuk film yang diambil 
dari game laris untuk konsol gaming Xbox 
milik Microsoft. 

Diberitakan bahwa perusahaan Weta 
Digital milik Peter Jackson akan bertugas 
pada proses post-produksi. Weta Digital 
sendiri menggunakan lebih dari 1000 server 
IBM blade dual-processors yang menggu- 
nakan versi Fedora dari distro Red Hat un- 
tuk menghasilkan efek-efek untuk film Halo 
tersebut. 

Sebelumnya, Weta Digital telah mem- 
berikan efek-efek peraih Oscar pada film 
trilogy “Lord of the Rings dan King Kong”. 
Dan Peter Jackson sendiri telah memperoleh 
Oscar pada film Lord of the Rings: the Re- 





turn of the King sebagai sutradara, penu- 


lis naskah dan produser terbaik bersama 
rekannya Fran Walsh. 

Game Halo sendiri telah terjual hingga 
13 juta kopi di seluruh dunia, dan telah 
menghasilkan pendapatan hingga US$600 
juta. Halo berpusat pada petualangan praju- 
rit super yang dikenal sebagai Master Chief 
yang melawan bangsa makhluk asing dan 
pada filmnya nanti akan dipenuhi efek-efek 
spesial yang di-render menggunakan server- 
server milik Weta. 

Film ini direncanakan rilis pada perte- 
ngahan tahun 2007. A 


BERITA 
Sekilas Info dari Dunia TI 











StarOffice Muncul di Notebook 


ThinkPad 


Se Microsystems Inc. 
Group Ltd. telah mengumumkan se- 


dan Lenovo 


buah perjanjian untuk membundel office 
suite StarOffice 8 ke dalam notebook Think- 
Pad R15e terbaru dari Lenovo. 

Dalam perjanjian, yang diumumkan 
awal Oktober 2005 lalu, Sun dan Lenovo 
setuju untuk membundel rilis yang terbaru 
ini untuk pelanggan Singapura pada salah 
satu model ThinkPad. 

StarOffice 8 sendiri merupakan of- 
fice suite yang dibundel untuk bersaing 
dengan Microsoft Office. Dan di sam- 
ping komponen-komponen yang ekiva- 
len dengan milik Office—seperti Word, 
Excel, dan PowerPoint—StarOffice yang 
terbaru telah menyertakan fungsionalitas 
yang memudahkan pengguna untuk mig- 
rasi dari Microsoft Office ke StarOffice. 

Selain itu, StarOffice merupakan suite 





komersial pertama yang mendukung do- 


kumen format OpenDokument yang juga 
sudah didukung oleh OpenOffice.org 
ZA; 

Akan tetapi, persetujuan yang dilakukan 
Lenovo ini bukan berarti bahwa Lenovo 
sudah siap untuk menawarkan StarOffice 
pada sistemnya untuk pengguna ThinkPad 
di seluruh dunia. 

Jeff Dundash, 


mengatakan, “Lenovo tidak berencana un- 


Perwakilan Lenovo, 
tuk membundel aplikasi StarOffice pada 


produk-produk dengan brand Think ke se- 
luruh dunia.” A 


www.infolinux.web.id 


P.Y. Adi Prasaja 
“Jadi terasa suram ..,, 
rasanya kalau tidak “=: 

menggunakan Linux” “:£: 


Aktivis Linux dan 
Pengembang 
System 





Mm Tersedianya tools dan program berkuali- 
tas tinggi yang bersifat free di dunia Linux, 
membuat banyak pengembang system 
yang menggunakan platform Linux sebagai 
pilihan utamanya. Salah satunya adalah 
P.Y. Adi Prasaja atau yang biasa dipanggil 
dengan PY/Adi, yang saat ini menjabat se- 
bagai direktur PT SMS Prima Interaktif. 

PY/Adi yang menamatkan pendidikan 
terakhirnya di fakultas kedokteran UGM ini, 
mengaku sudah menggunakan Linux sejak 
tahun 1996. Dan ketika kami tanyakan ap- 
likasi apa saja yang sering digunakan, PY/ 
Adi menjawab kalau aplikasi yang paling 
dikuasainya adalah yang berkaitan dengan 
Mail Server. 

Ketika kami tanyakan platform yang 
biasa digunakan untuk pengembangan 
system di usahanya, PY/Adi menjelaskan 
kalau pada intinya dia hanya menggunakan 
Linux, karena sudah merasa sangat keter- 
gantungan dengan Linux. “Pokoknya harus 
pakai platform Linux. Sebenarnya bukan fa- 
natisme, saya paling malas harus berpikir 
untuk kerjaan rutin, maunya pakai refleks. 
Jadi sering kali kalau pas tidak di depan 
komputer, ditanya soal linux susah sekali 
menjawab, karena mostly kerja sudah re- 
fleks. Saya tidak bisa membayangkan kalau 
kerja harus pakai OS lain, jadi terasa suram 
rasanya,” jelas PY/Adi. 

Lalu apa harapan bapak satu puteri ini 
terhadap perkembangan Linux di Indone- 
sia? “Menurut saya sebaiknya kita lebih 
banyak meningkatkan kemampuan ke arah 
teknis, dan tidak mengucilkan diri dari du- 
nia internasional. Seperti misalnya bikin 
distro sendiri, dan sebagainya. Akan lebih 
baik jika kita berfokus ke distro yang sudah 
ada dan internasional, seperti Debian misal- 
nya,” harap PY/Adi. 


INFOLINUX 12/2005 9 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 





I Made Wiryana 








ulisan ini bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan wang- 

sit, reka-reka, fantasi, dan juga mungkin hanya halusinasi. 

Bila ada kesamaan dengan kejadian sesungguhnya mungkin 
itu hanya kebetulan belaka. Dan bila pembaca merasa ini masuk 
akal, mungkin memang begitu adanya. 

Tadinya saya mengira keengganan mengadopsi open source di 
lingkungan badan pemerintahan seperti tergambar dengan terseok- 
seoknya program IGOS, karena faktor teknis ataupun ketiadaan 
SDM pendukung atau pengoperasi program open source di ling- 
kungan pemerintah. Setelah melihat data yang ada, itu semua bukan 
alasan. Badan pemerintah di Indonesia belum memiliki kebutuhan 
yang rumit, dan belum banyak mengembangkan aplikasi yang rumit 
di platform proprietary. Kantor pemerintah tidak perlu main game, 
bukan? 

Berbeda dengan pemerintahan di negara maju seperti di Eropa 
atau USA, yang sudah terlanjur banyak investasi di platform pro- 
prietary. Itupun mereka tetap nekat 
melakukan migrasi. Ada faktor nontek- 
nis lain yang lebih berpengaruh dalam 
keengganan pengadopsian open source 
di Indonesia. 

Mari kita menerawang bersama-sa- 
ma, pihak mana yang mungkin enggan 
dalam mengadopsi open source dalam 
proyek pemerintah: 

Pemimpin proyek (pimpro) yang nakal. Seperti yang telah men- 
jadi rahasia umum di Indonesia, banyak pimpro yang bermain mata 
dalam pelaksanaan proyek badan pemerintahan. Mereka biasanya 
mendapat keuntungan langsung atau tidak langsung dari komisi, 
yang berbanding lurus dengan persentase nilai proyek. Mereka ti- 
dak peduli apakah ada penghematan di sektor pembelian perangkat 
lunak atau tidak. Bahkan pembelian lisensi perangkat lunak lebih 
disukai, karena tidak perlu repot-repot sudah dapat komisi. Yang 
penting budget tidak terlewati, dan ketika ada pemeriksaan semua 
bukti sesuai. Apakah pembelian lisensi itu secara makro untuk selu- 
ruh Indonesia atau jangka panjang tidak baik? Tidak perlu pusing- 
pusing dipertimbangkan. Belum tentu lima tahun mendatang masih 
jadi pimpro. Jangan-jangan tahun depan departemennya dihapus? 

Orang teknis yang memilih enaknya saja. Daripada memikir- 
kan pemilihan distro atau mengembangkan distro yang tepat, lebih 


I0 INFOLINUX 12/2005 


IGOS Terseok-seok, 
` Pantas Saja BBM Naik 


Ada faktor nonteknis lain 
yang lebih berpengaruh 
dalam keengganan pen- 
gadopsian open source... 





baik pakai saja perangkat lunak yang biasa dipakai. Jadi tidak perlu 
pusing-pusing. Apalagi kalau mendapat komisi dari vendor, tentu 
makin mahal akan makin baik. Banyak kasus, pemimpin ingin 
migrasi ke open source, tetapi malah orang teknis merasa enggan. 
Ditambah lagi dengan pemilihan pada produk vendor besar, maka 
makin sedikit kemungkinan disalahkan ketika terjadi sesuatu. Pa- 
da situasi sekarang, bila ditanya, “Kenapa hang?” Dengan mudah 
dijawab, Ini sudah barang termahal, dan lagi produk ini memang 
sering hang”. Bayangkan kalau nekat mencoba berganti dengan 
open source, orang akan langsung menyalahkan “Yang mahalan 
aja masih sering hang, kenapa nekat pakai barang gratisan”. Mi- 
rip joke tahun 80-an dalam bidang TI, “Tidak ada orang dipecat 
karena memilih IBM yang mahal”. Siapa sih yang tidak mau cari 
selamat zaman sekarang ini? 

Vendor dan reseller yang cari untung saja. Sebetulnya ini wajar, 
mereka itu pedagang, jadi harus menjual produk mereka seban- 

yak-banyaknya. Reseller juga ingin 
mendapatkan komisi sebanyak-ba- 
nyaknya dari penjualan perangkat lu- 
nak. Semakin konsumen tergantung 
pada suatu produk, maka bagi mereka 
semakin baik. Dalam situasi seperti 
ini, reseller tidak usah pusing-pusing 
mengembangkan sesuai kustomisasi 
kebutuhan lokal. Cukup jual lisensi 
dan dapat komisi. Vendor juga semakin senang, semakin banyak li- 
sensi dibeli, maka semakin gendut pundi-pundinya. Siapa sih yang 
mau nekat mengubah kondisi yang serba enak ini? 

Jadi tidak heran kalau harga BBM makin tinggi. Dihubung- 
hubungkan atau tidak, hal ini memang bisa berpengaruh. Mari kita 
hitung kasar. Misal untuk satu kantor badan pemerintah di satu 
daerah menggunakan sekitar 200 komputer. Biaya lisensi sistem 
operasi, dan aplikasi desktop serta database server kecil saja bisa 
mencapai 1 milyar rupiah. Silakan hitung bila untuk badan peme- 
rintah seluruh Indonesia, lebih dari 30 propinsi dan ada beberapa 
kantor pemerintah dalam satu propinsi. Berapa milyar yang harus 
dikeluarkan hanya untuk membayar lisensi perangkat lunak? Ini 
bukan masalah tool mana yang cocok atau tool mana yang tidak 
cocok bagi suatu pekerjaan. Ini masalah penghematan secara na- 
sional. Ô 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Secure Intranet 


elanjutkan pembahasan arsitektur keamanan, salah satu 

| , / | komponen dari arsitektur tersebut adalah adanya secure 

intranet. Pengelola jaringan sering terjebak oleh panda- 

ngan bahwa serangan terbesar terhadap sistem mereka berasal dari 

Internet. Padahal kenyataannya, orang dalamlah yang memiliki 

potensi terbesar sebagai ancaman. Statistik dari berbagai sumber 

menunjukkan bahwa orang dalam memiliki potensi terbesar, atau 
nomor dua terbesar, sebagai penyerang. 

Hal ini dapat dimengerti karena orang dalam lebih mengetahui 
apa saja aset dari organisasi dan di mana letak aset tersebut. Mereka 
juga lebih dekat ke aset tersebut, atau bahkan ada yang memiliki ak- 
ses kepada aset tersebut sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. 
Inilah sebabnya pengamanan jaringan intranet harus mendapat per- 
hatian juga. 

Repotnya, pengamanan dari orang dalam lebih susah daripada 
pengamanan terhadap penyerang dari luar. Untuk penyerang dari 
luar kita bisa memisahkan jaringan 
kita dengan menggunakan firewall. 
Apakah firewall bisa kita gunakan 
juga untuk mengamankan jarin- 
gan intranet? Sebetulnya bisa, akan 
tetapi pendekatan ini tidak populer. 
Jadi bagaimana? Ada beberapa hal 
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengamanan intranet. 

Segmentasi jaringan—dengan berbagai cara seperti membatasi 
routing, menggunakan VLAN, dan bahkan menggunakan fire- 
wall —merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan untuk 
mengamankan intranet. Jaringan tidak boleh dibiarkan dalam satu 
tingkat (flat). Harus ada pembagian segmen. Pencampuran server 
dan workstation dalam satu segmen rentan terhadap serangan pe- 
nyadapan. Selain untuk keperluan keamanan, segmentasi juga dapat 
meningkatkan kinerja karena dapat mengurangi terjadinya packet 
collision. Jadi, server, workstation, dan perangkat-perangkat lain di- 
pisahkan secara logik sesuai dengan segmennya. Jalur akses ke server 
kemudian dibatasi hanya untuk yang berhak saja. 

Shared hub sebaiknya tidak digunakan lagi pada segmen yang 
ingin diamankan terhadap serangan penyadapan dan digantikan 
dengan switch, sebab shared hub membuka peluang adanya penya- 
dapan. 

Di dalam jaringan intranet sering digunakan protokol yang ti- 


www.infolinux.web.id 


..sebaiknya mekanisme file 
sharing tidak diaktifkan jika 
tidak benar digunakan. 


Budi Rahardjo 











dak aman, seperti telnet, ftp, dan beberapa protokol yang dimulai 


ccd 


dengan huruf “r” (seperti rlogin, rsh). Protokol ini menggunakan 
pasangan userid dan password dalam bentuk teks biasa sehingga mu- 
dah disadap. Jika jaringan Anda menggunakan protokol ini, ganti- 
kan dengan protokol yang lebih aman. Telnet dapat anda gantikan 
dengan ssh, sementara ftp dapat anda gantikan dengan scp. Ssh dan 
scp menggunakan enkripsi untuk komunikasinya sehingga lebih 
aman terhadap serangan penyadapan. 

Kemudahan melakukan file sharing membuat orang lupa akan 
masalah keamanan yang ditimbulkannya. Sering dijumpai worksta- 
tion yang memberikan akses baca tulis kepada direktori di worksta- 
tion-nya. Kadang-kadang di direktori tersebut ditemukan berkas 
yang seharusnya hanya boleh diakses oleh kalangan terbatas. Akses 
tulis dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk menitip- 
kan berkas. Jika berkas tersebut merupakan berkas yang confiden- 
tial, pemilik workstation bisa mendapat masalah. Lebih jauh lagi, 
file sharing ini bisa disusupi oleh 
virus atau trojan horse, baik secara 
manual (oleh pengguna yang nakal) 
atau secara otomatis oleh virus itu 
sendiri. 

Mekanisme file sharing yang 
menggunakan port 139 ini sering 
menjadi target serangan, khususnya pada sistem operasi MS Win- 
dows. Banyak contoh program eksploitasi yang ditujukan kepada 
port ini. Akibatnya komputer menjadi macet, reboot, atau bahkan 
memberikan akses shell (command prompt) yang dapat diakses dari 
jarak jauh. Untuk itu, sebaiknya mekanisme file sharing tidak diak- 
tifkan jika tidak benar digunakan. 

Teknologi wireless (WiFi) membuat permasalahan tersendiri di 
jaringan intranet. Access point untuk WiFi sudah demikian murah 
dan mudah dipasang sehingga kadang-kadang ada pengguna yang 
memasang perangkat tersebut tanpa izin dari pengelola jaringan, 
tanpa menyadari adanya potensi lubang keamanan. Access point 
sering kali “bocor” ke luar kantor sehingga dapat diakses orang yang 
tidak berhak. 

Melihat permasalahan ini semua, pengelola jaringan tidak bisa 
menutup mata terhadap masalah keamanan intranet dengan be- 
ranggapan bahwa pengguna di dalam adalah orang baik-baik. Ja- 
ringan intranet harus diamankan secara sistematis. Â 


INFOLINUX 12/2005 || 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Michael S. Sunggiardi 





eni 


SAAT 
Bay 


kiti, .. 


NP 
CERA. 


+ 

. 
|+ 
P 
p 





etelah bervariasi selama dua tahun, IGOS yang kependekan 

dari Indonesia Go Open Source terjungkal lagi untuk kedua 

kalinya, karena sampai hari ini, realisasi program IGOS tidak 
terlihat jalan. Bahkan di beberapa milis disebut mandeg, dan bin- 
tang utamanya “warnet” yang diusung menggunakan open source 
secara meluas, ternyata banyak yang memutar haluan ke teknologi 
yang sudah mereka terapkan selama tahunan. 

Hal yang sama sudah penulis alami. Pada saat terjadi boom sistem 
operasi Linux yang merupakan bagian dari open source di sekitar 
2001, semua pihak berantusias untuk menerapkan sistem operasi 
Linux secara habis-habisan. Setelah berjalan beberapa bulan, kem- 
bali lagi para penggunanya menggeser aplikasinya ke Microsoft 
Windows, karena mereka kesulitan untuk membiasakan diri meng- 
gunakan sistem yang sekilas sama, tetapi sering punya konsep yang 
terbalik. 

Setelah mengadakan pengenalan 
Linux lebih dari 22 kota besar-mene- 
ngah di Indonesia, penulis menyadari, 
bahwa bangsa ini belum siap untuk 
menerima yang namanya open source, 
karena penggunaan sistem yang ter- 
buka cenderung membutuhkan “tune 
up” atau modifikasi yang lumayan besar, ketimbang menggunakan 
program siap jalan yang dibeli dengan harga lumayan mahal. Ke- 
sulitan penerapan sistem terbuka ini adalah kekurangan tenaga ahli 
yang dapat memenuhi keinginan para pemakai komputer yang keba- 
nyakan berorientasi ke pekerjaan, bukan menjalankan komputer itu 
sendiri. 

Indonesia tergolong negara yang lumayan banyak orang pinter- 
nya, terutama untuk hal-hal yang berbau teknis praktis, tetapi tena- 
ga mereka kebanyakan dimanfaatkan oleh perusahaan di luar negeri. 
Pengembang tersebut khawatir jika dilepas ke pasar dalam negeri, 
mereka tidak mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan peker- 
jaannya. Penghargaan yang dimaksud adalah keinginan pemakai 
peranti lunak untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya un- 
tuk membiayai si pengembang peranti lunak. Istilahnya membayar 
ongkos pengembangan dengan harga yang sesuai. 

Mengembangkan peranti lunak itu bukan masalah sederhana, 
karena daya upaya dan waktu yang sudah dihabiskan, terkadang 
melebihi dari standar kerja di kantoran. Dengan catatan, semua ini 


12 INFOLINUX 12/2005 


Kegagalan IGOS juga 
disebabkan oleh ketidak- 
siapan pemerintah... 


IGOS yang Tertatih-tatih 


harus dikaitkan dengan kehidupan si pengembangnya, karena me- 
reka juga butuh makan, rekreasi dan punya masa depan yang dicita- 
citakan. 

Jadi, kalau kita hanya mau pakai saja gratisan dan tidak mau 
menghargai pembuatnya, keadaan seperti sekarang ini tidak akan 
mensukseskan program yang namanya IGOS. Sudah tentu ada hal 
lain yang berkaitan dengan kegagalan IGOS masuk ke masyarakat 
kita. 

Kegagalan IGOS juga disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah, 

yang nota bene dari top decision maker, yang masih berpola banyak 
bicara dan tidak dapat memanfaatkan teknologi Internet secara kon- 
sisten. Coba lihat saja, banyak e-mail pejabat yang mental karena 
mereka tidak sempat membacanya (atau malah sama sekali tidak 
pernah membacanya), karena mereka menyerahkan e-mail-nya ke 
asisten atau sekretarisnya. 
Dengan mental yang pas-pasan 
tersebut, akan sulit mempercepat ke- 
berhasilan IGOS, karena inti dari IGOS 
adalah pemanfaatan komputer dengan 
menggunakan aplikasi open source, se- 
mentara pemanfaatan komputernya saja 
masih nol besar. Keadaan yang lebih 
buruk terjadi di luar kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, 
dan lainnya, yang pemanfaatkan komputernya hanya sampai taraf 
bermain kartu atau perang-perangan di layar komputer. 

Proyek e-gov yang juga memanfaatkan komputer, kebanyakan 
hanya dalam taraf menjalankan proyek. Artinya hanya memenuhi 
kebutuhan menghabiskan uang anggaran saja, tidak bermaksud un- 
tuk mengefisienkan pekerjaan, apalagi memikirkan bagaimana me- 
layani masyarakat dengan lebih baik dan lebih cepat. 

Kita perlu memikirkan pendidikan, yang sudah harus dimulai se- 
jak sekolah dasar. Jika kita mengharapkan generasi yang sudah jalan 
akan berubah pikiran dan paradigmanya, sepertinya tidak bisa jalan 
dengan baik. Generasi yang sekarang ini lebih ke generasi mau enak- 
nya sendiri, cari solusi yang tidak mau berpikir keras. Walaupun ti- 
dak seratus persen, tetapi mayoritas berakhlak seperti itu. 

Jadi, yang namanya IGOS ini harus juga dibarengi dengan ke- 
ikutsertaan kementerian pendidikan untuk mulai memikirkan kuri- 
kulum berbasis open source, supaya sepuluh tahun mendatang, kita 
sudah bisa bangga dengan keberhasilan IGOS. A 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 





Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id, 


Penjelasan isi CD kurang! 
Hello InfoLINUX! 
Saya langsung saja! Saya masih termasuk 
seorang newbie di Linux. Sekarang saya su- 
dah hampir tujuh bulan menggunakan dis- 
tro Mandrakelinux 10.0. Akan tetapi, saya 
masih bingung/susah untuk beradaptasi 
dengan lingkungan Linux. Oleh karena itu, 
saya memiliki beberapa saran yang ingin 
saya kemukakan untuk InfoLINUX: 

1. Pada setiap edisi, InfoLINUX selalu 
memberikan bonus CD yang berisi ap- 
likasi-aplikasi mulai dari utiliy, driver, 
program dan lain sebagainya. Dari 
uraian di atas, tolong donk agar InfoLI- 
NUX sekalian memberikan contoh se- 
cara detail mengenai langkah-langkah 
menginstalasi aplikasi-aplikasi tersebut. 
Hal ini sangat berguna agar para newbie 
bisa menggunakan softwares yang ada di 
CD InfoLINUX? 

2. Coba InfoLINUX menampilkan rubrik 
khusus yang membahas tentang tips & 
triks Linux berdasarkan distro yang ber- 
sangkutan. Misalkan cara cepat melaku- 
kan reboot di komputer, mengatasi Linux 
yang hang, dan trik-trik lainnya. Terus, 
kalo bisa rubrik tips & triks tersebut 
dibuat semacam sisipan majalah, sehing- 
ga nantinya bisa dikumpulkan. 


Mungkin itu saja dari saya. Mudah- 
mudahan usul-usul saya tersebut dapat di- 
realisasikan. Terimakasih dan bravo open 
source and Linux! 


Tajul Arifin — via e-mail 


Hello Bung Tajul! 
Jangan putus asa dengan Linux. Maju 
terus! Langsung kami jawab, ya! 

1. Usul Anda mengenai penjelasan insta- 
lasi akan kami perhatikan. Mudah-mu- 
dahan di edisi-edisi mendatang kami 
akan merealisasikan usul Anda ini. 

2. Mengenai tips & triks, Anda bisa 
menemukan tips & triks pada rubrik 
“Klinik”. Sedangkan usul Anda me- 
ngenai rubrik khusus yang membahas 
tips & triks di Linux, belum dapat kami 


|4 INFOLINUX 12/2005 


realisasikan saat ini. Sementara, kami 
tetap menampilkan tips & triks pada 
rubrik “Klinik”. 


Terimakasih atas usul-usulnya. Kami 
tunggu usul dari Anda selanjutnya. 


Munculkan daftar hardware Linux- 

Ready! 

Hi InfoLINUX! 

Saya mau menyampaikan beberapa usul 

dan saran: 

1. Bagaimana kalo distro BlankOn dibuat 
versi liveCD-nya. Tentunya akan men- 
jadi sangat menarik. Soalnya berbahasa 
indonesia serta tanpa harus diinstalasi. 
Lalu kalo mungkin tolong tambahkan 
aplikasi unison. 

2. Saya baru-baru ini sering membaca be- 
berapa media lain, dan pesan yang di- 
sampaikan dari media-media tersebut 
adalah bahwa mereka merupakan tem- 
pat untuk mencari info dan solusi di 
Windows (khususnya). 

Mungkin gak kalo InfoLINUX juga di- 
arahkan ke sana. Apalagi dengan me- 
lihat kecenderungan sekarang bahwa 
orang-orang sudah mulai menggunakan 
Linux sebagai sistem operasinya dan me- 
reka membutuhkan informasi mengenai 
hardware-hardware apa saja yang sudah 
didukung oleh Linux. 

Atau mungkin juga InfoLINUX bisa me- 
nampilkan rubrik daftar hardware yang 
sudah Linux ready, selain kolom “Linux 
ready” yang sudah ada sekarang. Mung- 
kin akan sangat membantu bagi pembaca 
dan tentunya sangat informatif. 


Ajibaskoro — via e-mail 


Hi juga Bung Ajibaskoro! 

Untuk usul mengenai distro BlankOn 
sudah kami teruskan ke para developer 
BlankOn. Mudah-mudahan usul Bung Aji 
dapat langsung direalisasikan. 

Kemudian, mengenai usul daftar hard- 
ware Linux ready, sebenarnya kami sudah 
ada rencana untuk menampilkan rubrik 
seperti ini. Mungkin usul Anda ini akan 


www.infolinux.web.id 


kami realisasikan pada edisi-edisi men- 
datang. Tunggu saja! 

Terimakasih atas usul dan saran Bung 
Aji. Kami tunggu usul dan saran dari Anda 
berikutnya. 


CD tidak bisa booting!! 

Salam untuk InfoLINUX. 

Saya telah membeli InfoLINUX edisi bulan 
Oktober 2005. Saya sangat senang dengan 
adanya InfoLINUX, apalagi dengan Vector 
Linux 5 sebagai bonusnya. Tapi ketika saya 
mencoba untuk menginstal, VL5-nya tidak 
bisa booting. Apakah seharusnya memang 
seperti itu ya? 

Atau apakah CD VL5-nya rusak? Kalau 
rusak bisa diganti, kan? Bagaimana caranya 
mengganti CD yang rusak? 

Oh, ya. Bagaimana kalau InfoLINUX 
membahas Linux dari dasar kembali. Mu- 
lai cara menginstal, mounting, konfigur- 
asi, dan seterusnya. Maklum bagi pemula 
seperti saya harus banyak belajar tentang 
Linux. 

Jaya untuk InfoLINUX! 


Hendra Doni — via e-mail 


Salam juga buat Bung Hendra! 

Mengenai bonus Vector Linux 5 yang kami 
sertakan pada InfoLINUX edisi 10/2005 
adalah berupa file iso, sehingga Andaharus 
membakar file iso ini ke CD kosong ter- 
lebih dahulu. Bung Hendra bisa menggu- 
nakan aplikasi XCDRoast atau K3B yang 
lebih mudah. Kemudian bung Hendra 
bisa mulai menginstalasi Vector Linux 5 
dengan melakukan booting dari CD yang 
baru dibakar tersebut. 

Kalau ternyata CD yang terima dalam 
keadaan rusak, Anda bisa mengirimkan 
CD yang rusak ke alamat redaksi InfoLI- 
NUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. 

Mengenai pembahasan Linux dari 
dasar, InfoLINUX sebenarnya masih mem- 
beri tempat bagi para pemula untuk pem- 
bahasan Linux bagi pemula, namun jika 
ingin pembahasan yang lebih lanjut, Anda 
bisa memperolehnya dari koleksi Buku 
Mini InfoLINUX. 


PENGANTAR Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Pengantar Ulasan 





Mengenali Hardware 


l @ | @ 
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. KT880 Host Bridge (rev 80) 


wt £4 


E. Wiryadi Salim 





0 
00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. KT880 Host Bridge 
00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. KT880 Host Bridge 
Hardware 00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. KT880 Host Bridge 
ee =a 00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. KT880 Host Bridge 
Adapter WLAN 17 00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. KT880 Host Bridge 
0 


D-Link AirPlus G DWL-G630 00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI Bridge 
00:09.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Control 





Network Attached Storage 17 ler (rev 13) 
00:0a.0 Network controller: RaLink Ralink RT2500 802.11 Cardbus Reference Card (rev 01) 
ASUS WL-HDD2.5 00:0f.0 RAID bus controller: VIA Technologies, Inc. VIA VT6420 SATA RAID Controller (rev 80 
j ) 
Access Point 18 00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus 
TRENDnet TEW-410APBplus Master IDE (rev 06) 
: 00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81) 
Access Point 18 00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81) 
3Com WL-529 3CRGPOE1 0075 00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81) 
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 81) 
Switch 19 00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86) 
$ ANn-11 A TSA hwidaa”" VTA Tanhnnalanaminc Tmn UT2227 TCA hmidaa FKTRNN/VRTRNN/KRTRAN Qanthl 
ASUS GigaX1016 
DVD RW 19 idak seperti dilingkungan Windows, ware pada komputer Anda. Demikian juga 


Plextor PX-716UF 


untuk melihat hardware-hardware 
yang terinstalasi di komputer, Anda 


dengan distro-distro lain. Masing-masing 
distro memberikan tampilan informasi 


Distro tinggal melihatnya di Device Manager pada hardware yang beragam. 
Auditor 200605-02 20 Control Panel atau melalui tool DirectX. Namun, bagi Anda yang ingin meng- 
PHLAK 0.3 20 Bagaimana dengan pengguna Linux? gunakan command line yang terkenal. Ada 

Seperti kita ketahui bahwa Linux memiliki banyak cara yang bisa Anda lakukan. Yang 
Software berbagai jenis distro dan masing-masing pertama, Anda bisa menggunakan perintah: 
Jahshaka 2.0 22 distro memiliki tool-tool pengenal hard- $ dmesg 
OWL 0.81 22 warenya sendiri. 

Contohnya pada SUSE Linux, yang su- Yang sebenarnya menampilkan isi dari 

Game dah dapat di-download secara bebas di In- file /var/log/messages. Selain itu, Anda bisa 
Blob Wars 24 ternet (SUSE Linux versi OSS). SUSE Linux juga menggunakan perintah: 
BomberClone 24 memiliki tool YaST (Yet another Setup Tool) # lspci 

yang akhirnya bersifat free setelah di-open- 
Buku source-kan oleh Novell di bawah lisensi GPL Namun, Anda harus mempelajari isi ke- 
Linux Made Easy 25 (General Public License) setelah peluncuran luaran dari kedua perintah tersebut, karena 
Beginning MapServer 25 SUSE Linux 9.1. Pada YaST, Anda akan mungkin akan membingungkan, walaupun 
Membangun Web Dengan 25 menemukan konfigurasi yang sangat leng- sebenarnya berisi informasi yang berguna. 


Mambo Open Source 


l6 


INFOLINUX 12/2005 


kap dari Software, Hardware, System, hing- 
ga Security, dan Jaringan. 

Pada distro Mandriva Linux, juga ter- 
dapat tool Mandriva Control Center. Seperti 
halnya YaST, Mandriva Control Center juga 
memberikan pilihan-pilihan konfigurasi 
yang lengkap. Termasuk informasi hard- 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” 


Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua peripheral standar $ aperti 


Tapi, sebenarnya Linux menyediakan 
tempat informasi mengenai komputer 
Anda di direktori proc. Di sana Anda bisa 
menemui info processor Anda, di dalam file 
/proc/cpuinfo, info memori Anda di dalam 
file /proc/meminfo, serta beberapa info lain- 
nya, bahkan info sistem Linux Anda. AA 


sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebila 2 
distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux Ready” adalah Knoppix 
4.02, Mandriva Linux 2006, Fedora Core 4, dan SUSE LINUX 9.3.—Red. 


www.infolinux.web.id 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Spesifikasi Hardware 





ADAPTER WLAN Po 


































































Manufaktur D-link 
DWL-G630 
Interface PCMCIA 
Standard 802.11b dan 802.119 
Range Frekuensi 2.4-2.462 GHz 
Misc Teknologi modulasi: OFDM dan CCK 
Dimensi 114.3 x 54 x 8.7 mm, 55g 
Harga US$30,00 








Kontak 





Berca Computel, Telp. (021) 231-6352 














Situs 


emampuan sistem operasi 
Linux di atas notebook 
memang sudah tidak perlu di- 
ragukan lagi. Buktinya, produk 
D-Link AirPlus G DWL-G630 
dapat langsung dikenali oleh 
Linux. 

Pada pengetesan DWL-G630, 
kami menggunakan SUSE Linux 
9.3 dengan menggunakan note- 
book dari HP. Sayangnya, pada 
situs resmi D-Link tidak mem- 
berikan download untuk driver 
untuk Linux bagi produk ini dan 
juga buku petunjuk untuk peng- 
gunaan DWL-G630 di Linux. 
Untungnya, SUSE Linux 9.3 
sudah dilengkapi driver untuk 
DWL-G630, sehingga adapter 
wireless ini dapat langsung di- 
operasikan. 

DWL-G630 dapat digunakan 
sebagai mode Ad-Hoc untuk 
melakukan koneksi secara peer- 
to-peer dengan komputer lain, 
atau mode infrastruktur agar 


www.dlink.com 





dapat terkoneksi dengan sebuah 


access point atau router untuk 
akses ke Internet di kantor atau 
rumah Anda. 

Sayangnya, setiap kami 
melakukan perubahan peng- 
aturan konfigurasi jaringan 
pada DWL-G630, sistem SUSE 
Linux 9.3 menjadi freeze. Se- 
hingga harus dilakukan reboot 
agar konfigurasi baru dapat di- 
gunakan. YEWS 





Perlengkapan 20% Performa 25% 







Handling 15% 


Layanan 10% Harga 30% 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan SIGN) 7,5 














Handling 11/11 / (M3 
Layanan MARRARA 60 
Harga ILLLLL LLL 10.0 
Performa 19999999317 9.0 




















Hasil Tes dan Ulasan Hardware 








NETWORK ATTACHED STORAGE Po 





Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Asus 




















Model 


WL-HDD2.5 





Standard 


802.3, 802.3u, 803.11b, 803.11g 





Security 


Encryption: 64/128-bit WEP 





Storage 


Hard Disk Drive: 2.5” Slim Hard Drive attachable, IDE 
Controller: Ultra DMA 100 Conforms to ATA-5 Specifications 





Dimensi 


180 x 90 x 25 mm, 200 g 





Harga US$121,0 





Kontak 


Astrindo Senayasa, Telp. (021) 612-1331 





Situs 


M elakukan sharing file tentu 
sudah biasa Anda guna- 
kan dalam lingkungan jaringan 
kantor maupun rumah. Namun, 
akan lebih efektif jika pada ja- 
ringan Anda dibangun server 
storage yang berguna untuk me- 
nyimpan data atau file-file yang 
ingin Anda share ke anggota- 
anggota jaringan lainnya. 

ASUS WL-HDD2.5 berguna 
untuk membangun server sto- 
rage sederhana yang dapat diak- 
ses secara wireless maupun kabel 
dan sudah mendukung teknolo- 
gi OFDM 802.11g. 

Selain sebagai storage wire- 
less, WL-HDD2.5 dapat juga 
sekaligus berfungsi sebagai ac- 
cess point. Sehingga menjadi- 
kan WL-HDD2.5 sebagai device 
multifungsi. 

WL-HDD2.5 juga dilengkapi 
dengan port USB untuk device- 
device storage mini, seperti flash 


disk. Dan setelah flash disk di- 


www.infolinux.web.id 


WwWw.asuS.com 





masukkan, WL-HDD2.5 dapat 
meng-copy isi flash disk ke dalam 
harddisk di dalam WL-HDD2.5 
secara otomatis. 

Sayangnya, kami tidak sem- 
pat menguji kemampuan WL- 
HDD2.5 sebagai server storage, 
karena ketidaktersedianya hard- 
disk 2.5” di lab test hardware 
kami. Sehingga, kami hanya 
kemampuan 


menguji access 


point-nya saja. NEWS 





Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 


Hasil Pengujian 
Perlengkapan III) 7,9 














Handling 11111 / Me 
Layanan MARARA 60 
Harga MUTAM 1,2 
Performa MURAR 5:2. 














INFOLINUX 12/2005 17 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Hasil Tes dan Ulasan Hardware 











ACCESS POINT ACCESS POINT 

































































Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 












































ipa merupakan salah 
satu manufaktur device ja- 
ringan yang paling aktif saat ini. 
TEW-410APBplus telah men- 
dukung kecepatan hingga 125 
Mbps. Dan juga sudah menggu- 
nakan standar jaringan wireless 
IEEE 802.11g dan 802.11b yang 
memberikan operasi Direct Se- 
guence Spread Spectrum (DSSS) 
untuk bridging transparan dan 
kemampuan roaming untuk 
node-node wireless. 

Selain berfungsi sebagai ac- 
cess point, TEW-410APBplus 
yang berwarna biru metalik dan 
bisa diposisikan tidur maupun 
berdiri ini juga bisa berfungsi 
sebagai bridging AP-ke-AP, se- 
hingga dapat menghubungkan 
dua atau lebih access point se- 
cara wireless bersamaan. 

Dan yang menarik, pada 
konfigurasi TEW- 
410APBplus memiliki peng- 
aturan mode 11b, 11g, 11b+g, 


web-nya, 


18 INFOLINUX 12/2005 





atau after burner. Sehingga, 
Anda bisa mengatur access point 
ini pada mode-mode tertentu, 
yang nantinya bisa disesuaikan 
dengan client jaringan wireless. 

Pada pengujian performa, 
TEW-410APBplus tidak mampu 
menerima paket hingga 1000 
reguest, sehingga kami meng- 
gunakan pengujian performa de- 
ngan pengiriman sebanyak 100 
reguest. NEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan JAAMA 6,1 














Handling MAAM 75 
Layanan MARRARA 60 
Harga MURAR 58 
Performa 1117 




















Manufaktur TRENDware Manufaktur 3Com 

Model TEW-410APBplus Model 3CRGPOE10075 

Standard 802.3, 802.3u, 803.11b, 803.119 Standard 802.11b, 802.119, 802.3, 802.3af, 802.1X, 802.10 
Security 64/128bit WEP, WPA, Enable/Disable SSID Security 64/128/152-bit WEP; WPA-/WPA2-PSK authentication 
Operating Mode AP, Bridge, Repeater dan AP-Client Operating Mode AP, WDS, Bridge, Repeater dan AP-Client 

Misc Media Access Protocol: CSMA/CA dengan ACK Misc Teknik Modulasi: OFDM dan DSSS 

Dimensi 142 x 101 x 36.9 mm, 330 g Dimensi 270 x 141 x 100 mm, 1000 g 

Harga US$95,00 Harga US$199,00 

Kontak Gigantika Pratama Prima, Telp. (021) 6530-5789 Kontak Sistech Kharisma, Telp. (021) 350-5668 

Situs www.trendware.com Situs www.3com.com 





alaupun produk-produk 
Waen wireless 3Com 
hanya memiliki bentuk yang 
sederhana. Namun, tidak de- 
ngan fitur-fitur yang disertakan. 
3CRGPOE10075 
salah satu produk access point 


merupakan 


dari 3Com yang mendukung 
PoE (power over ethernet). 
Dengan PoE, access point 
dapat mengatasi berbagai per- 
masalahan instalasi, dalam hal 
AC pada 
point. 


kebutuhan power 
masing-masing access 
Produk 3Com ini dapat mem- 
berikan power dan data seka- 
ligus kepada access point melalui 
kabel ethernet kategori 5 atau 6, 
sehingga memberikan fleksibili- 
tas dalam instalasi access point 
di tempat-tempat yang mungkin 
susah dijangkau oleh listrik. 
Pada konfigurasinya, 3CRG- 
POE10075 secara default me- 
nerima IP dari server DHCP. 
Sehingga untuk awal konfigu- 


www.infolinux.web.id 





rasi, sebaiknya dilakukan melalui 
kabel ethernet dengan sebuah 
PC agar lebih mudah. Karena, 
kami menemui kesulitan ketika 
langsung melakukan konfigurasi 
melalui wireless. 
3CRGPOE10075 juga dapat 
dikonfigurasi melalui port serial, 
namun pada paketnya tidak me- 
nyediakan kabel serial, sehingga 
kami tidak dapat menguji kon- 
figurasi melalui serial. (EWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 5% 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan JAAMA 6,1 














Handling MAM 1,5 
Layanan MATAA 6,0 
Harga MMIII 3,0 
Performa 990312111111 5,0 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








SWITCH Po 























Spesifikasi Hardware 












































Manufaktur Asus 

Model GigaX 1016 

Port 16 x 10/100Mbps Fast Ethernet 

Memori Buffer: 512 KB 

Power 9V AC/1.5A, 13.5 Watt 

Misc Mampu hingga 4096 MAC Address 
Dimensi 185 x 124 x 45 mm 

Harga US$65,00 

Kontak Astrindo Senayasa, Telp. (021) 612-1331 


Situs www.asus.com 


roduk-produk switch seri 

GigaX dari ASUS merupa- 
kan produk-produk switch yang 
sudah cukup dikenal. 

ASUS GigaX 1016D meru- 
pakan switch desktop yang 
memiliki desain ukuran yang 
kompak, sehingga tidak banyak 
mengambil ruangan jika Anda 
menggunakannya di kantor atau 
di rumah Anda. GigaX1016D 
menawarkan perluasan konek- 
tivitas untuk jaringan-jaringan 
kantor berukuran kecil. 

Salah satu fungsi yang di- 
tonjolkan dalam Gigax1016D, 
yaitu fungsi non-blocking dan 
full wire-speed, yang berfungsi 
mengatur pembagian bandwidth 
di antara client jaringan agar se- 
sama client jaringan tidak terjadi 
perebutan akses bandwidth. 

GigaX1016D juga dileng- 
kapi auto deteksi MDI/MDIX, 
sehingga Anda tidak harus me- 
mikirkan pengabelan yang digu- 


nakan, apakah cross atau straight. 
Dan juga fitur auto speed dan ne- 
gosiasi mode duplex membuat 
instalasi konektivitas jaringan 
menjadi lebih mudah dan mem- 
berikan performa yang optimal. 

Namun anehnya, informasi 
mengenai GigaX1016D ini sa- 
ngat minim tersedia di Internet. 
Sehingga, memperlihatkan bah- 
wa penggunaan GigaX1016D 
tidak populer. NEWS 


Perlengkapan 20% 





Performa 35% 


Handling 596 


Layanan 5% 


Harga 35% 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan MAAMA 6,2 














Handling MUMMHM 60 
Layanan MUARA 3,5 
Harga 11/11/7113 
Performa 19999999317 20 





Hasil Tes dan Ulasan Hardware 












































Spesifikasi Hardware 











Manufaktur Plextor 

Model PX-716UF 

Tipe Eksternal 

Interface USB 1.1/2.0 & IEEE1394 (Firewire) 





Kecepatan Membaca 


DVD: 16x, CD: 48x 





Kecepatan Menulis 


DVD+-R: 6x (DL), DVD+RW: 8x, DVD-RW: 4x, DVD+ROM: 16x 








Dimensi 184 x 52 x 265 mm, 1700 g 

Harga US$250,00 

Kontak Bursa Computer & Communication, Telp. (021) 634-4111 
Situs www.plextor.com 


ih media penyim- 
pan data memang sudah 
semakin berkembang pesat. 
Kita tinggal menunggu kemun- 
culan Blue Ray, HD-DVD, dan 
penerus DVD lainnya. 

Plextor PX-716UF merupa- 
DVD-RW yang 
menggunakan port USB, sehing- 


kan device 


ga menawarkan portabilitas dan 
kemudahan penggunaan, karena 
Anda tidak perlu lagi membuka 
casing komputer Anda, karena 
Anda tinggal menghubungkan- 
nya ke port USB yang sudah 
tersedia pada komputer Anda. 

PX-716UF diulas di lab Info- 
LINUX untuk memastikan bah- 
wa device yang menggunakan 
port USB sudah tidak lagi ber- 
masalah di Linux. 

Kami menguji kemampuan 
PX-716UF pada distro Fedora 
Core 4 dan SUSE Linux 9.3. Dan 
ternyata PX-716UF langsung 
dapat dikenali dengan baik. Se- 


www.infolinux.web.id 





lain itu pengoperasiannya juga 
tanpa menemui masalah sama 
sekali. 

PX-716UF memi- 
liki ukuran yang cukup besar, 


Device 


dan disertai bonus-bonus yang 
menggiurkan, sehingga memang 
sangat menarik untuk diguna- 
kan. Dengan menggunakan tool 
k3b, kami sudah dapat mengope- 
rasikan PX-716UF dengan lan- 
car. NEWS 


Perlengkapan 20% Performa 35% 







Kompatibilitas 25% 

Harga 25% 
Layanan 5% 

Hasil Pengujian 

Perlengkapan SAAMAA 8.1 














Handling IILLLLL LLL 10.0 
Layanan ITIL LLL LL 100 
Harga MUM 30 
Performa I//// 1) | MMS 














INFOLINUX 12/2005 19 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Ulasan Distro 








LIVECD 











Auditor Installation (v0. 3-18) 











This script will install Auditor to harddisk. Note 
that this version is still an very early version and 
under heavy development. The author and knopper.net 
take no responsibility for data loss or hardware 
damage 








LIVECD 





























a Pe ee ne ee, 
@ PHLAK Control Panel @ PHLAK Security Panel — | @PHLAK Security Document Sy| + [The GIMP] 





PHLAK Control Panel 


b A Module Tools 


Display Settings Language Root terminal Date and Time 
settings settings 


1 =A=>] 298 —s it 





Network 











© Single Target 127.0.0.1 





Author: Fabian Franz 
<knoppix-installer@fabian-franz. de> 


based on the very good work by Christian Perle 


o e y 
(perle@itn. tu-clausthal. de> 
fixes by Joerg Schirottke <master@kanotix de> 








Add/Remove Partition 


Se HBH — sS 


PHLAK Security Panel 





Software 










PHLAK Security Document System - Mozilla Firefox 
File Edit View Go Bookmarks Tools Help 





@ Getting Started E Latest Headlines 


sec 


Morpher 
[ | Module Tools 
Install to 


harddisk 


<a - > - g 9 A [0 file-/Mfusrishare/doc/phlakinde| "| Oco ie 













Allow HTTP Allow SSH-HTTP Allow SSH Create custom 
firewall 
= IX TN 
-0x Start HTTP Start HTTP Stop SSH 
gs Server Server Server 


Start network Stop network LAN firewall 








|ital Warfare 





Spesifikasi Distro 





















































Pembuat Remote Exploit Pembuat James Hartman & Shawn Hawkins 

Situs new.remote-exploit.org Situs www.phlak.org 

Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.6.11 Kernel 2.6.9 

Desktop KDE 3.3.1 Desktop XFCE 4.2.0, fluxbox 

Internet Firefox 1.0, Internet Firefox 1.0.1, Slypheed-claws 1.0.3, Gaim 1.1.0 

Multimedia Xmms 1.2.10, Gimp 2.0.6 Multimedia Xmms 1.2.10, Gimp 2.2.4 

Server Apache 1.3.33, Samba 3.0.8 Server Apache 1.3.33, Samba 3.0.10, Postfix 2.1.5 

Game - Game - 

Tool Greenwhich, Cisco global exploiter, GTK-Knocker, AIM-SNIFF, Mailsnarf, Tool aimSniff 0.9d, dsniff 2.4b1, farpd 0.2, hammerhead 2.1.3, 
Nemesis-ARP, BTScanner, GpsDrive, aircrack, ChopChop btscanner 1.0, crack_cisco.pl, vncrack 1.17, hotspotter 0.4 





























erbeda dengan sebelum- 
B nya, kali ini Auditor hadir 
dengan dua versi yang berbeda. 
hal ini disebabkan karena driver 
card wireless Intel B dan Intel B/ 
G untuk IPW2100 dan IPW2200 
tidak dapat bekerja sama dengan 
baik. Sehingga, jika Anda men- 
download Auditor, maka ter- 
dapat 2 pilihan ISO, yaitu Audi- 
tor 200605-02-ipw2100 dan Au- 
ditor 200605-02-no-ipw2100. 
Mirip dengan PHLAK, Au- 
ditor sangat lengkap akan tool- 
tool jaringan, baik untuk kem- 
anan hingga hal-hal yang berbau 
cracker. Hal ini terlihat pada 
menu tool, yang menyediakan 
dari 


tool-tool foot printing 


(whois, traceroute), scanning 
(router scanner, OS detection), 
(ARP/RARP, Cisco 
bahkan 


tool-tool untuk menggunakan 


spoofing 
discovery protocol), 


bluetooth dan jaringan wireless. 


20 INFOLINUX 12/2005 


Bahkan pada wireless, ter- 
GPS 
untuk mengetahui posisi, WEP 


dapat tool-tool seperti 
cracker dan WPA cracker un- 
tuk meng-crack kode keamanan 
WEP atau WPA pada jaringan 
wireless. Wah, kedengarannya 
sangat menyenangkan bagi yang 
berjiwa hacking! 

Walaupun telah dilengkapi 
KDE, ke- 
banyakan dari tool-tool yang 


desktop manager 


disediakan Auditor merupakan 
tool-tool yang berbasis com- 
mand line. Sehingga, mungkin 
akan menyulitkan bagi pemula 
yang ingin mendalami hal-hal 
berbau keamanan jaringan. Na- 
mun, yang menarik, Auditor 
menyediakan configurasi untuk 
diinstalasi ke harddisk! AEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: kelas Pentium II 
Harddisk Minimum: 2 GB 
Memory Minimum: 128 MB 




















M3s nama distro ini 
sedikit terdengar aneh, 
akan tetapi PHLAK sudah ban- 
yak digunakan oleh para peng- 
guna Linux untuk berlatih men- 
jaga keamanan sistem. 

PHLAK merupakan distro 
Linux untuk kemanan yang 
menggunakan desktop manager 
fluxbox dan XFCE4. Dengan 
fluxbox, menu ditampilkan den- 
gan melakukan klik kanan pada 
mouse di area desktop, sedang- 
kan XFCE4, tampilannya mirip 
dengan GNOME. 

Namun, PHLAK sedikit ber- 
masalah untuk monitor 15 inch 
kebawah. 
desktopnya akan terlihat gelap, 


Karena, tampilan 
karena tidak mampu menampil- 
kan resolusi default dari PHLAK, 
sehingga Anda harus menam- 
bahkan “screen=1024x768” 
atau lebih rendah pada saat awal 
boot, tulisan “screen=1024x768” 


www.infolinux.web.id 


tersebut akan terlihat pada ko- 
lom guery “Boot Options” di 
bagian bawah layar. 

Untuk melakukan konfig- 
urasi, di PHLAK telah tersedia 
PHLAK Control Panel yang salah 
satu pilihannya, Anda dapat 
menginstalasi distro PHLAK 
ke dalam harddisk! Selain itu, 
PHLAK juga memberikan do- 
kumentasi yang lengkap pada 
PHLAK Security Document seb- 
agai petunjuk penggunaan tool- 
tool yang terdapat di PHLAK. 

Sayangnya, pada shell 
PHLAK menggunakan shell zsh 
yang mungkin awan untuk seba- 
gian pengguna Linux. Padahal, 
command line termasuk pili- 
han yang disukai oleh pengguna 
Linux. MEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: kelas Pentium II 
Harddisk Minimum: 2 GB 
Memory Minimum: 128 MB 




















Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 











GRAPHICS / VIDEO EDITOR 











JahShaka 


rorceriay THETA 2 MANA GONE 


| Desktop JahShaka 2.0RC1 Jahshaka Ani nimation Module 


Es = = 
Animation |Add Obj [LAYERS E ( 
aries oo 
Effects L FS 


—— [= o 
3 | Name | 5 e 
Editing “ T = 
| Del D 
Paint 


Spesifikasi Software 


f OBJECTS Y 


(Export Scene 


ed ¥ 
A / 
NP 
key| [Photo [Render 
| Get Desktop 
f KEYFRAMES — \ 


STARTFRAME 


F show stats 
ENDFRAME 


Resolution 


laren me 




















Pembuat Jahshaka Team 

Situs http://www.jahshaka.org 

Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi OpenGL, Qt 3.0, Glut 3.0, Freetype 2.0 
System e CPU setara Pentium III 

Reguirement e RAM minimal 128 MB 


e 3D VGA Card 








APPLICATION / DOCUMENT REPOSITORY Ps 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Owl Intranet — DEV — Owl 0.8 20040830 - Mozilla Firefox 








@->-@ 








| A IM | update: |0 
| : Group: 1 
|| cneckeaOut:|0 m Montorect | (0:0) 














A | http: low! sourceforge. net/intranet/browse. php?sess= 6535 1fe498F17710d005c19038d9ef04&parer | ¥ |v) DGo [en document pery 


M) Red Hat, Inc. MW) Red Hat Network (Support MShop @Products (Training 


























ooo 
o 
23121321213213 


tope 


1.0 | dddddddd.txt | 28b | Anonymous | Oct 18, 2005 at 08:14 pm 











ABC-001 C Test Fie 0.1 |test.txt 


19b | Administrator | Oct 01, 2004 at 08:43am 3| 





Ee oo 








(| Search Current Folder 





Spesifikasi Software 


Ow! Intranet Engine Ow! 0.8 20040830 
































Pembuat Steve Bourgeois <owl@bozzit.com> 
Situs http://owl.carlostrub.ch/ 
Lisensi GPL 
Harga Gratis 
Dependensi Apache, Php >= 4.1.0, MySQL/PostgreSQL 
System e CPU setara Pentium II 
Reguirement e RAM minimal 128 MB 
e Ruang kosong harddisk minimal 10 MB 








ahshaka adalah aplikasi vi- 
Jaco editor yang bersifat open 
source. Dengan Jahshaka, Anda 
dapat memberikan efek pada 
video secara realtime, berbagi 
file, project, dan clips dengan 
user lain dalam jaringan, mem- 
beri warna dan mendesain perge- 
rakan video, dan sebagainya. 

Jahshaka menggunakan tek- 
nologi OpenGL dan OpenML 
untuk teknologi grafisnya. Jah- 
shaka juga dapat berjalan di ba- 
nyak Sistem Operasi diantaranya 
Linux, OS-X, Irix, Windows dan 
Solaris. 

Untuk dapat menginstala- 
sikan Jahshaka, pastikan terlebih 
dahulu paket gt3 dan freeglut 
telah terinstalasi di sistem Anda. 
Setelah itu, Jahshaka langsung 
dapat diinstalasi dengan meng- 
gunakan paket binaries dalam 
bentuk RPM maupun yang ma- 
sih dalam bentuk source. 

Sebagai pengguna awal Jah- 
shaka, 


tentu Anda membu- 


22 INFOLINUX 12/2005 


tuhkan panduan untuk dapat 
menggunakannya. Untungnya 
Jahshaka sudah menyediakan 
beberapa tutorial di situsnya, 
mulai dari Beginner sampai de- 
ngan Advanced. Jika dirasa ma- 
sih kurang, Anda dapat bertanya 
ke Forum Jahshaka yang juga 
terdapat di situs ini. 

Dengan menggunakan Jah- 
shaka, Anda dapat melakukan 
proses mixing video, audio, dan 
graphics secara kreatif, tanpa 
perlu mengeluarkan jutaan rupi- 
ah untuk software sejenis. NSup 





Dokumentasi 20% 





Fungsionalitas 
45% 


Fitur Tambahan 
35% 

Hasil Pengujian 

Fungsionalitas III Ina 9,2 
Fitur Tambahan SAAS sss 9.0 
Dokumentasi “III 9,2 





























WL adalah suatu sistem 

repository dokumen ba- 
nyak user (knowledge based) 
yang ditulis dengan menggu- 
nakan bahasa PHP. OWL digu- 
nakan untuk mempublikasikan 
file melalui web based. Aplikasi 
ini cocok sekali digunakan oleh 
small business dan lainnya yang 
sering berbagi file. 

Beberapa fitur yang dimiliki 
oleh OWL, antara lain multi- 
user environment, folder and file 
permission, persistent login, file 
and folder monitoring, searchable 
file, dan sebagainya. 

Dengan menggunakan OWL, 
seorang user di suatu jaringan 
dapat melihat dokumen dan 
tugas yang diberikan oleh user 
lainnya, ketika dokumen sudah 
di upload ke sistem OWL. 

Dokumen yang dapat di 
publish ke OWL juga sangat 
beragam. Mulai dari file word 
PDF, 
graphics file, dan banyak lagi. 


processing, spreadsheets, 


www.infolinux.web.id 


Hebatnya lagi, OWL juga me- 
miliki kemampuan untuk diin- 
tegrasikan dengan software anti- 
virus yang sudah Anda miliki. 

Secara fungsionalitas, OWL 
sudah cukup baik untuk me- 
menuhi kebutuhan Anda yang 
sering berkolaborasi dalam pe- 
kerjaan yang berhubungan de- 
ngan file yang sama. 

Jika Anda seorang yang krea- 
tif, dapat mengubah atau me- 
nambah lagi fitur OWL sehingga 
sesuai dengan kebutuhan peker- 
jaan Anda. \Sup 





Dokumentasi 20% 





Fungsionalitas 
45% 


Fitur Tambahan 
% 





Hasil Pengujian 


Fungsionalitas III IIS 9,4 
Fitur Tambahan JAJI FAAGA// 9,2 
Dokumentasi ASFA AFAL 9,6 

















Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Ulasan Game 

















ADVENTURE 








ARCADE 











Health NON 





Blob Wars 


Oxygen BEERS 


Weapon: Pistol 


Pembuat Parallel Realities 

Situs http://www.parallelrealities.co.uk/blobWars.php 
Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi SDL-image, SDL-mixer, SDL-ttf 

System e CPU setara Pentium III 


e RAM minimal 128 MB 
e 3D Video Card 


Requirement 


erita game bermula pada 

saat pasukan Blob Army 
memutuskan untuk kembali ke 
markas, di tengah peperangan 
dengan kawanan cybernetic or- 
ganisms yang menyerang me- 
reka. Sayangnya, beberapa dari 
Blob Army masih terperangkap 
di kandang musuh. Oleh Blob 
Army, mereka hanya ditandai se- 
bagai Missing In Action (MIA). 

Dalam games ini, Anda ber- 
peran sebagai salah satu Agent 
Blob Army yang bernama Bob, 
yang berusaha membebaskan 
para MIA yang masih ditawan 
oleh musuh. 

Tugas Anda untuk membe- 
baskan para MIA tidaklah mu- 
dah. Selain serangan musuh yang 
menyerang Bob cukup banyak, 
lokasi penawanan para MIA ter- 
kadang juga sulit dicapai. Misal, 
jika pintu untuk membuka 
pintu tawanan membutuhkan 
Gold Key, maka Anda harus 
mendapatkan kunci itu terlebih 


24 INFOLINUX 12/2005 


dahulu. Sayangnya, lokasi pe- 
nyimpanan kunci terkadang 
terletak jauh di dalam air, yang 
kadangkala dapat membuat Bob 
mati kehabisan Oksigen. 

Episode pertama dari Blob 
Wars yang berjudul (Metal Blob 
Solid) ini didukung oleh kuali- 
tas grafis dan sound yang sangat 
bagus. Asyiknya lagi, game ini 
terdiri dari beberapa level yang 
dapat Anda mainkan. 

Tunggu apalagi, instal segera 
games ini dan selamatkan para 
MIA yang tertawan! Asup 





Fitur Tambahan 20% 






Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafik 9,4 
Suara 9,6 
Fitur Tambahan 9,0 
Rating 














supri: 0 


t 
ite i 
ie ie ie 
lie TA TA TA z TA 
iG ~, fe ~, ie ee ile ` iit 






































SSS eds Se Ded EN NA EN NN coeds led NE NE es ae 
CMe Me Me Ne NE Me Me 21 (3 








Bonbs: 


FẸ Range: i 


“ Speed: 












































Pembuat Steffen Pohle <steffen@bomberclone.de> 
Situs http://www.bomberclone.de 

Lisensi GPL 

Harga Gratis 

Dependensi SDL-image, SDL-mixer 

System e CPU setara Pentium Ill 


Requirement 


e RAM sebesar 128 MB 


e Ruang kosong sebesar 1 MB 


omberClone merupakan 
games turunan dari Bom- 
berman. Jika dilihat dari cara per- 
mainan, game ini mirip dengan 
ClanBomber yang juga games 
“Bomberman like” di Linux. 

Inti permainan dari Bom- 
berClone adalah siapa yang ter- 
akhir bertahan hidup dengan cara 
meletakkan bom, dan menjebak 
musuh agar mati terkena ledakan 
bom. Meski games ini bertema 
kekerasan, para pemainnya di- 
tampilkan dalam bentuk tokoh 
yang funny, sehingga mengurangi 
kesan sadis saat ada yang tewas 
terkena ledakan bom. 

Agar lebih seru saat memain- 
kan BomberClone, Anda dapat 
memainkan games ini bersama 
rekan Anda yang berada di ja- 
ringan. 

Pilihan player yang dapat 
Anda mainkan juga cukup ba- 
nyak. Setiap karaker yang di- 
mainkan memiliki perbedaan 
tampilan di lokasi permainan. 


www.infolinux.web.id 


BomberClone dapat 


juga 
dimainkan dalam mode Single 
Player. Selain itu, BomberClone 
juga dapat dimainkan dalam 
mode FullScreen dengan me- 
milih dahulu Mode FullScreen 
di Video Setup. 

Games yang dibuat dengan 
pustaka SDL ini memiliki tampil- 
an yang cukup bagus. Sound 
yang ada juga sudah sesuai 
menggambarkan keadaan. 

Jika Anda adalah pecinta 
Bomberman, game ini sangat 
layak dimainkan. (\Sup 





Fitur Tambahan 20% 






Grafik 40% 


Suara 40% 


Grafik 9.2 
Suara 9.0 
Fitur Tambahan 9.0 
Rating 











Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








PEMULA 

















Spesifikasi Buku 




















Pengarang Rickford Grant 
Penerbit No Starch Press 
Tebal 496 Halaman 
Terbit Juli 2005 
Harga US$34,95 

ISBN 1-59327-057-7 
Bonus CD Xandros 











alaupun masih banyak yang belum 
kenal, Linux merupakan sistem ope- 
rasi, seperti halnya Windows atau Mac OS. 

Bagi para pemula yang ingin mencoba 
menggunakan Linux, buku Linux Made 
Easy memberikan penjelasan dan langkah- 
langkah yang memudahkan Anda untuk 
memasuki dunia Linux yang berbeda. 

Dengan menggunakan Linux Xandros 
sebagai pembahasan di buku ini, menjadi- 
kan transisi dari Windows ke Linux lebih 
mudah. Karena buku Linux Made Easy 
mengonsentrasikan pembahasan-pemba- 
hasan yang jauh dari kesan geek, seperti 
instalasi yang sangat mudah, bagaimana 
menggunakan Internet, memainkan CD, 
menggunakan scanner, bekerja dengan 
kamera dan foto digital, bermain game, 
men-download software, melakukan sync- 
ing dengan PDA, melakukan printing, 
dan melakukan telepon melalui Internet, 
karena buku ini memberikan bonus kupon 
Skype selama 120 menit! 

Dengan penyampaian yang mudah un- 
tuk diikuti, buku ini memperlihatkan hal- 
hal di Linux yang biasanya Anda lakukan 
dengan Windows, bahkan lebih. 

Buku Linux Made Easy ini tidak hanya 
sekedar menawarkan teori, dengan bonus 
CD Xandros yang diberikan, para pem- 
bacanya dapat langsung mempraktikkan 
pengoperasian sistem operasi Linux dengan 
sangat mudah. NEWS 














Ulasan Buku 








SERVER WEB 











PROGRAMMER 






ment 
n Source GIS peveloP 
Ope 








Spesifikasi Buku 
Pengarang Bill Kropla 




















Penerbit Apress 

Tebal 448 Halaman 
Terbit Agustus 2005 
Harga US$44,99 

ISBN 1-59059-490-8 
Bonus 























Spesifikasi Buku 
































Pengarang Rusmanto dkk. 

Penerbit Dian Rakyat 

Tebal 254 Halaman 

Terbit Agustus 2005 

Harga Rp45.000 

ISBN 979-523-725-X 

Bonus CD Knoppix 3.7 dengan Mambo 











p= open source sudah melingkupi 
segala macam bidang, bahkan bidang 
yang dibahas buku keluaran Apress ini. 
Beginning MapServer: Open Source GIS 
Development merupakan buku pertama 
yang membahas di bidang GIS (Sistem In- 
formasi Geografi) dalam dunia open source. 
Di dalamnya, buku ini menawarkan penge- 
nalan yang mendalam kepada MapServer, 
yang merupakan platform pengembangan 
untuk mengintegrasikan teknologi mapping 
kedalam aplikasi-aplikasi Internet. 
Melalui Anda 
bagaimana membangun dan mengem- 


buku ini, diajarkan 
bangkan aplikasi-aplikasi dynamic dengan 
menggunakan bahasa-bahasa populer, se- 
perti PHP, Perl, dan Python. 

Dengan pembahasannya yang lengkap 
dan bertahap, kita akan menemui topik- 
topik dan contoh-contoh dasar MapServer. 
Selain itu, kita juga bisa mempelajari fitur- 
fitur MapServer dan bagaimana melakukan 
query dan kerjasama antara data dinamik di 
MapServer ke dalam aplikasi Anda. 

Selain itu, buku ini juga menjelaskan 
bagaimana langkah-langkah memodifikasi 
tampilan Map sesuai keinginan kita. 

Pada halaman depan, kita diberitahukan 
bahwa pada situsnya, Apress (http://www. 
apress.com) memberikan kode-kode source 
yang terdapat dari buku ini, sehingga kita 
dapat mempraktekan secara langsung lang- 
kah-langkah yang terdapat di buku. NEWS 


www.infolinux.web.id 





da banyak solusi yang dapat digunakan 

dalam membangun sebuah situs web. 
Dan salah satunya adalah dengan menggu- 
nakan Mambo. 

Mambo merupakan aplikasi open source 
lengkap yang berguna untuk mengelola 
isi situs web. Dengan Mambo, kita dapat 
membangun web dengan cepat dan mudah, 
tanpa harus menguasai PHP dan database 
MySQL. 

Buku ini berusaha menuntun pembaca 
yang ingin belajar membangun sebuah web 
dengan menggunakan Mambo, bahkan 
untuk pembaca tingkat pemula sekalipun. 
Buku ini menjelaskan hal-hal mengenai 
Mambo dengan bahasa yang cukup mu- 
dah dimengerti. Namun, para pembacanya 
diharapkan telah mengerti tentang dasar- 
dasar membuat web, contohnya seperti 
CMS (Content Management System). 

Dengan bantuan gambar yang lengkap 
pada setiap langkah-langkah di buku ini 
memberikan kemudahan bagi pembacanya 
untuk mengikuti penjelasan yang diberikan 
di dalam buku ini. 

Buku ini juga dilengkapi bab “Layout”, 
sehingga Anda dapat mengubah tata letak 
dari tampilan muka website yang Anda 
buat dengan Mambo. Karena, sebelumnya 
dari Mambo, Anda akan diberikan tampil- 
an muka default dari Mambo. Dan banyak 
pemula Mambo biasanya kesulitan dalam 
hal tata letak ini. AEWS 


INFOLINUX 12/2005 25 





Adu FTP Server 








Supriyanto 





INDEKS 


ADU FTP SERVER 

oftpd 0.3.7 27 
ProFTPD 1.2.10 27 
PureFTPd 1.0.19 28 
vsftpd 2.0.3 28 
Wu-FTPD 2.6.2 29 
WzdFTPD 0.5.2 29 


Kriteria pengujian: 

Kali ini kami menguji enam buah aplikasi 
FTP Server yang ada di Linux. Sama seperti 
pengujian yang telah dilakukan, kami tetap 
menggunakan empat kriteria sebagai bah- 
an penilaian. Kriteria pertama adalah fung- 
sionalitas. Sebuah program FTP Server yang 
baik harus memiliki fitur keamanan yang 
baik dan memiliki kecepatan dalam mena- 
ngani request dari banyak user dalam satu 
waktu. Untuk kriteria ini kami memberikan 
porsi 40%. 

Kriteria kedua adalah fitur tambahan. 
Kami memberikan porsi 30% untuk kriteria 
ini. Fitur-fitur yang ada di sini di antaranya 
adanya fitur virtual host seperti yang di- 
miliki Apache, authentification based (SQL, 
PAM, atau LDAP), dapat menampilkan Login 
Messages, directory aliases, bandwidth 
throttling, support IPv6, dan sebagainya. 

Berikutnya untuk kriteria ketiga kami 
berikan kepada dokumentasi sebesar 20%. 
Dokumentasi yang lengkap, tepat, dan jelas 
memegang peranan penting bagi para peng- 
gunanya agar dapat mengoperasikan soft- 
ware tersebut dengan baik. 

Kriteria keempat adalah faktor Lain, ka- 
mi berikan sebesar 10%. Faktor lain di sini 
dapat berupa kemudahan pengonfigurasian 
program, adanya dukungan third party soft- 
ware, dan sebagainya. 


26 INFOLINUX 12/2005 


Adu FTP Server 


auh sebelum protokol HTTP dibuat, pa- 
ra pengguna Internet zaman dahulu su- 


dah menggunakan protokol FTP sebagai 
sarana bertukar file. File Transfer Protocol 
(FTP) merupakan aplikasi standar Internet 
yang pertama kali di buat pada tahun 1971 
sebagai bagian dari U.S Department of 
Defense’s ARPANET (DARPANET) proto- 
cols, yang kemudian juga melahirkan TCP 
dan Internet Protocol (TCP/IP). 

Fungsi utama dari FTP sendiri adalah 
untuk berbagi file antar file system yang ber- 
beda. Meskipun pada akhirnya World Wide 
Web (WWW) menjadi aplikasi utama un- 
tuk berbagi file sejak tahun 1995, FTP tetap 
dapat digunakan oleh banyak web browser. 
Bahkan saat ini, masih banyak organisasi 
yang tetap membuat repository FTP untuk 
public. Penamaan public FTP access sendiri 
sekarang lebih umum disebut sebagai ano- 
nymous FTP karena username default untuk 
user public adalah user “anonymous”. 

Di Internet, masih sering kita jumpai lo- 
kasi FTP server yang biasa digunakan untuk 
menaruh file. Sebut saja ftp.redhat.com, ftp. 
samba.org, ftp.suse.com dan sebagainya. 
Tentu saja FTP server yang mereka pakai 
menggunakan aplikasi FTP server berbasis 
open source. 

Jika Anda mencari program FTP server 
di Linux, tersedia beberapa alternatif aplika- 
si FTP server yang dapat Anda gunakan. Kali 
ini kami menguji enam aplikasi FTP server 
yang tersedia di Linux. 

Keenam aplikasi FTP server yang kami 
uji adalah, ProFTPD, PureFTPd, vsftpd, 


www.infolinux.web.id 





Wu-FTPD, WzdFTPD dan otftpd. 

Untuk pengujian keenam FTP server ini, 
yang menjadi penilaian terbesar bagi kami 
adalah di masalah security. Program FTP 
server yang baik, harus memiliki catatan se- 
curity hole yang sedikit. Banyak kasus yang 
terjadi pada FTP Server yang berkaitan de- 
ngan root exploit, yang didapat dari secu- 
rity hole aplikasi FTP Server. Untuk krite- 
ria lainnya adalah fitur pendukung aplikasi 
tersebut. Seperti adanya Authentification 
Based SQL, LDAP atau PAM, virtual host 
support, virtual user, perdirectory .ftpac- 
cess, dan sebagainya. 

Setelah kami nilai dari semua itu, 
ternyata vsftpd memenangkan juara “Adu 
Software” kali ini. Tak heran jika security 
FTP server yang satu ini sangat baik, kare- 
na vsftpd dibuat oleh Chris Evans yang me- 
miliki pekerjaan sebagai vulnerability re- 
searcher. Di posisi kedua kami menempatkan 
ProFTPD, aplikasi FTP server yang memiliki 
banyak feature daripada vsftpd. Posisi ketiga 
ditempati oleh PureFTPd, FTP server yang 
merupakan turunan dari Troll-FTPd. Untuk 
posisi keempat, kami berikan kepada wzftpd, 
FTP server modular yang cukup banyak fitur. 
Untuk posisi kelima dan keenam, kami beri- 
kan kepada Wu-FTPD dan otftpd. 

Sebagai penutup, semua yang kami ulas 
ini kami buat berdasarkan penilaian yang 
telah kami tentukan. Masalah selera dan 
penggunaan Anda secara pribadi, kami se- 
rahkan semuanya kepada Anda. Akhir kata, 
selamat memilih FTP server yang sesuai un- 
tuk kebutuhan Anda. Ô 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








FTP SERVER 








File Edit View Terminal Tabs Help 
NAME 





oftpd - anonymous, read-only FTP server 


SYNOPSIS 


oftpd [-p|--port port ] I-r|--pasv-range low high ] I-i|--interface ip- 


address J 


[-m|--max-clients num ] 


I-li--local local-logging ] 


[-N|--nodetach] user-name root-directory 


DESCRIPTION 


oftpd is an anonymous-only FIP server. 


Although it must be started by the root user, after initialization it 


runs as the user specified by user-name parameter. 


This should be a 


user with minimal permissions, preferably from an account set up for 


this purpose only. 


The server uses chroot(2) to change the root directory of the server to 


the root-directory directory. 


When a user connects, this is the direc- 


tory that they will start in, and is the top of their directory tree. 


When FTP clients connect, they may log in as 


"ftp" or "anonymous". 


Typically they will then send their e-mail address as password (most 


web browsers send a browser identifier rather than the 


Manual page oftpd(8) line 5 


Spesifikasi Software 


user's e-mail 


Shane Kerr <shane@time-iravellers.org> 





http://www.time-travellers.org/oftpd/ 





BSD License 





Gratis 





Libc6 





e CPU setaraf 486 
e RAM sebesar 32 MB 








Yes seperti FTP server lain- 
nya yang dapat login ke user 
yang ada dalam sistem mau- 
pun login ke virtual user, oftpd 
dibuat hanya sebagai FTP server 
untuk user anonymous. 

Pada awalnya, oftpd dibuat 
oleh Shane Kerr untuk me- 
menuhi kebutuhan FTP server 
dikantornya. Dan setelah bebe- 
rapa lama dibuat, barulah oftpd 
dirilis untuk public. 

Untuk urusan security, mes- 
ki pada awalnya oftpd harus 
dimulai dari user root, setelah 
inisialisasi oftpd dapat berjalan 
dengan menggunakan user lain 
yang didefinisikan di parame- 
ter usernamenya. Hal ini untuk 
mencegah risiko root exploits. 

Oftpd juga tidak membutuh- 
kan persyaratan hardware yang 
besar untuk dapat menjalan- 
kannya. Anda hanya membu- 
tuhkan komputer sekelas 486 
untuk dapat menjalankan oftpd. 


Sayangnya, dokumentasi dan 
user manual yang menyertai oft- 
pd sangat minim. Anda hanya 
dapat menemukan sebuah file 
README dan FAO yang ber- 
bentuk file txt. Di file tersebut 
juga tidak terdapat petunjuk 
pengonfigurasian aplikasi ini. 

Secara umum, jika Anda 
membutuhkan FTP Server yang 
ringan dan anonymous only, 
rasanya oftpd sudah cukup me- 
menuhi kebutuhan Anda. Ô 





Faktor Lain 1096 






Fungsionalitas 


40% Dokumentasi 


% 


Fitur Tambahan 30% 
Hasil Pengujian 
Fungsionalitas III 333 9,0 


Fitur Tambahan MMMM 26 
































User Interface AMMMMMMMI7 36 
MMM 3,0 




















Faktor Lain 











ADU SOFTWARE 





Adu FTP Server 








FTP SERVER 








File Edit View Terminal Tabs Help 





This 1s a basic ProFTPD configuration file. 


To really apply changes reload proftpd after modifications. 


# 
# /etc/proftpd.conf -- 
# 
# 


ServerName 
ServerType 
Def erwelcome off 


MultilineRFc2228 on 
DefaultServer on 
ShowSymlinks on 


TimeoutNoTransfer 600 
TimeoutStalled 600 
TimeoutIdle 1200 


DisplayLogin 

DisplayFirstChdir 
ListOptions weet 
DenyFilter \ LK 


"/etc/proftpd.conf" 103L, 2820C 





Spesifikasi Software 
ProFTPD Team 





"Debian" 
standalone 


we Lcome.msg 
. message 





http://www.proftpd.org 





GPL 





Gratis 





libcap1, libssl, libwrap. libpam 





e RAM sebesar 64 MB 





e CPU setaraf Pentium II 








ika Anda mencari aplikasi FTP 
Jaran yang memiliki banyak 
fitur dan mudah dikonfigur- 
asikan, gunakan saja ProFTPD. 
ProFTPD memang di desain 
memiliki kelebihan dalam hal 
kemudahan  pengonfigurasian 
seperti file konfigurasi yang ada 
di Apache web server. Beberapa 
di antaranya seperti adanya fi- 
tur virtual host dan per directory 
“ftpaccess” file. 

Beberapa fitur lain yang di- 
miliki oleh ProFTPD di anta- 
ranya, konfigurasi yang terdiri 
dari sebuah file, mudah untuk 
mengonfigurasikan multiple vir- 
tual FTP server dan anonymous 
FTP services, logging dan utmp/ 
wtmp support, Authentification 
modules untuk (SOL database, 
LDAP Server, SSL/TLS encryp- 
tion, etc), IPv6 support, dan se- 
bagainya. 

Di situs ProFTPD, tertera 
beberapa situs besar yang telah 


www.infolinux.web.id 


menggunakan ProFTPD sebagai 
FTP servernya. Beberapa di an- 
taranya adalah www.sourceforge. 
net, ftp.samba.org, www.slack- 
ware.com, dan banyak lagi. 

Terlepas dari masalah securi- 
ty hole yang pernah dimiliki oleh 
ProFTPD, tampaknya ProFTPD 
sangat layak bagi Anda yang le- 
bih mengutamakan kemudahan 
konfigurasi dan membutuhkan 
banyak fitur pada sebuah aplika- 
si FTP server. 4 





Faktor Lain 1096 







Fungsionalitas 


40% Dokumentasi 


% 


Fitur Tambahan 30% 
Hasil Pengujian 
Fungsionalitas SIIIIIIIIL/ 9,4 
Fitur Tambahan MMMM 94 





























User Interface AMMMMMMMML/ 9.4 
ILLLLLLLL LS 














Faktor Lain 














INFOLINUX 12/2005 27 


ADU SOFTWARE 
Adu FTP Server 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











FTP SERVER 








File Edit View Terminal Tabs Help 
pure-ftpd(8) 





NAME 


Pure-FTPd 


pure-ftpd(8) |« 


pure-ftpd - simple File Transfer Protocol server 


SYNOPSIS 
pure- ftpd 


[-0] [-1] [-4] [-6] [-a gid] [-aA] [-b] [-B] [-c clients] [-c 


cnx/ip] [-d [-d]] [-D] [-e] I-EJ [-f facility] [-F fortunes file] I-g 


pidfilel 


[-G] [-H] [-i] [-1] [-j] I-k percentage] I-KJ [-1 authentica- 


tion[:config file]] [-L max files:max depth] [-m maxload) [-m] [-n max- 


files:maxsize] [-N] [-o] 


address or host name] [-q upload:download 


ratio] 


[-O format:log file] [-p first:last] [-P ip 


ratio] [-Q upload:downLoad 


[-r] I-RJ [-s] [-S [address,][port]] [-t upload bandwidth:down- 


load bandwidth] [-T upload bandwidth:download bandwidth] [-u uid] I-U 
umask files:umask dirs] [-v rendezvous name] I-V ip address] [-w] [-w] 


[-x] [-x] [-y max user sessions:max anon sessions] 


[-z] [-Z] 


Alternative style : 
-0 --notruncate 
-1 --logpid 
-4 --ipv4only 
-6 --ipv6only 
Manual page pure-ftpd(8) line 1 


Spesifikasi Software 





Frank Denis <j@pureftpd.org> 


[-Y tls behavior] 





http://www.pureftpd.org/index.shtml 





GPL dan BSD license 





Gratis 





libcap, libpam, libssl. logrotate 





e RAM sebesar 64 MB 





e CPU setaraf Pentium II 








Pe merupakan FTP 
server yang aman, yang 
dibuat berdasarkan aplikasi 
Troll-FTPd. PureFTPd berfokus 
pada efisiensi dan kemudahan 
penggunaan sehingga sangat co- 
cok digunakan oleh para newbie. 

Beberapa fitur yang dimi- 
liki PureFTPd, 
Authentification modules untuk 
(SOL database, LDAP Server, 
SSL/TLS encryption, etc), IPv6 
support, support bandwidth 
throttling, support virtual quota 


di antaranya 


system, anti warez system, dan se- 
bagainya. 

Untuk masalah security yang 
berkaitan dengan root exploit, 
PureFTPd dapat 
dengan mode privilege separa- 


dijalankan 


tion, jika Anda menginginkan 
sistem keamanan yang para- 
noid. PureFTPd dapat berjalan 
dengan 10096 non-root, dengan 
built-in chroot() emulation dan 
virtual accounts. 


28 INFOLINUX 12/2005 


Hal lain yang membuat peng- 
gunaan PureFTPd semakin mu- 
dah digunakan adalah dukungan 
dari Third Party software yang 
dapat menambah kemudahan 
konfigurasi dari web maupun 
desktop. 

Jika Anda mencari FTP Server 
yang cukup aman dan mudah 
untuk dikonfigurasi, mungkin 
PureFTPd dapat menjadi alter- 
natif yang baik untuk Anda gu- 
nakan. Ô 





Faktor Lain 10% 






Fungsionalitas 
40% Dokumentasi 


% 


Fitur Tambahan 30% 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas SIIIIIIIIN/ 94 
Fitur Tambahan IIIIIIIIAN/ 13 
User Interface MMMMMMMMM/ 92 
19999779117 20 












































Faktor Lain 

















FTP SERVER 








File Edit View Terminal Tabs Help 


# Example config file /etc/vsftpd.conf 
# 





# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file 
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable. 
# Please see vsftpd.conf.S for all compiled in defaults. 


# 


# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options. 
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's 


# capabilities. 

# 

# 

# Run standalone? 
# daemon started from an initscript. 
listen=YES 

# 

# Run standalone with IPv6? 


vsftpd can run either from an inetd or as a standalone 


# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket 
# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually 


# exclusive. 

#listen_ipv6=YES 

# 

# Allow anonymous FTP? (Beware - 
anonymous_enable=YES 
"/etc/vsftpd.conf" 139L, 5219C 





Spesifikasi Software 





Chris Evans <chris@scary.beasts.org> 


allowed by default if you comment this out). 


1 PPA i Top 





http://vsftpd.beasts.org/ 





GPL 





Gratis 





libcap, libpam, libssl, libwrap, 





e RAM sebesar 64 MB 





e CPU setaraf Pentium II 








ersyaratan utama sebagai 

FTP Server yang jauh dari 
security hole dan memiliki ke- 
handalan yang tinggi, sudah 
sangat dipenuhi oleh vsftpd. 
Tak heran jika kami memilih 
vsftpd sebagai pemenang “Adu 
Software” kali ini. 

Bahkan pihak SAC dari SANS 
yang terkenal dalam mengulas 
masalah security, merekomen- 
dasikan vsftpd sebagai pilihan 
FTP Server yang akan Anda gu- 
nakan. 

Dari segi fitur tambahan, vs- 
ftpd tidak memiliki banyak fi- 
tur seperti halnya ProFTPD. 
Mungkin hal ini berkaitan de- 
ngan tujuan utama vsftpd ya- 
itu berprioritas pada keamanan 
dan kecepatan. Beberapa fitur 
lain yang dimiliki vsftpd, di an- 
taranya, virtual IP configura- 
tion, virtual users, powerful per- 
user configurability, bandwidth 
throttling, dan sebagainya. 


www.infolinux.web.id 


Bahkan dari percobaan yang 
telah dilakukan oleh seorang 
user vsftpd, didapatkan hasil ka- 
lau vsftpd mampu menampung 
beban sampai 2,6 TB dengan 
1500 user mengakses secara ber- 
samaan, dengan hanya menggu- 
nakan sebuah komputer! 

Tampaknya vsftpd memang 
sangat tepat digunakan untuk 
Anda yang menginginkan FTP 
server yang andal dan memiliki 
tingkat keamanan yang tinggi. Â 





Faktor Lain 10% 






Fungsionalitas 


40% Dokumentasi 


% 


Fitur Tambahan 30% 
Hasil Pengujian 
Fungsionalitas III 9,6 
Fitur Tambahan IIIIIIIIIN/ 22 
User Interface MMMMMMMM/ 9,4 
7/1/1111 1R 












































Faktor Lain 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








FTP SERVER 








File Edit View Terminal Tabs Help 





# Debian default wu-ftpd “ftpaccess' configuration file, derived from 
# the “ftpaccess.heavy' example in wu-ftpd sources. 
# For more options/commands see ftpaccess(S) and /usr/share/doc/wu-ftpd/*. 


# Some of the example message files have been translated to Spanish, 
# and are available in /usr/share/doc/wu-ftpd/examples/. 
# (thanks to Javier Fernandez-Sanguino Pen~a <jfs@dat.etsit.upm.es> 


# E-mail address of the FTP admin, can be accessed via the %E in messages. 


email ftpadmin@misconfigured.host 


# Which UIDs and GIDs may, and which may not use the FIP service. 


#deny-uid %-99 
#deny-gid %-99 
#allow-uid ftp ftpadmin 
#allow-gid ftp ftpadmin 


# Maximum number of retries after login failures, before disconnecting. 


#loginfails 5 


# Can users see anything else but their home directory 


#restricted-uid lamer 
"ftpaccess" 111L, 370SC 


Spesifikasi Software 








WU-FTPd Development Group 





http://www.wu-ftpd.org/ 





Wu-FTPd License 





Gratis 





libpam, netbase, perl5 





e RAM sebesar 64 MB 





e CPU setaraf Pentium II 








uarchive-FTPD, atau 
We disingkat dengan 
WU-FTPD merupakan peng- 
ganti dari ftp daemon (ftpd) 
untuk system Unix yang dibuat 
oleh Washingthon University. 
Tak heran kalau dulu Wu-FTPD 
dikenal sebagai ftp daemon yang 
paling banyak digunakan di 
Internet. 

Sayangnya, sebagai salah sa- 
tu FTP server tertua yang kami 
ujikan kali ini, Wu-FTPD mem- 
punyai banyak sekali celah ke- 
amanan yang dapat ditembus. 
Di situsnya sendiri tertera bebe- 
rapa patch yang bisa d-download 
untuk menambal celah keaman- 
an di Wu-FTPD. Tentu hal ini 
sangat riskan bagi server-server 
bisnis yang sangat mengutama- 
kan keamanan pada server-nya. 

Selain itu, fitur yang dimi- 
liki oleh FTP Server yang satu 
ini juga tidak banyak. Beberapa 
feature yang dimilikinya antara 


lain, support ftpgroups, ftphosts, 
ftpservers, ftpusers, ftpaccess, 
dan ftpconversion. Aplikasi ini 
juga tidak memiliki fitur untuk 
Authentification modules seper- 
ti yang dimiliki oleh ProFTPD. 
Sepertinya Wu-FTPD tidak 
cocok digunakan bagi Anda 
yang sangat mengutamakan fak- 
tor keamanan. Tapi kalau seka- 
dar digunakan untuk berbagi file 
umum, aplikasi ini masih cukup 
baik untuk Anda gunakan. Â 





Faktor Lain 10% 






Fungsionalitas 


40% Dokumentasi 


% 


Fitur Tambahan 30% 
Hasil Pengujian 
Fungsionalitas NIII II 333 9,1 


Fitur Tambahan AA 9,0 
































User Interface AMMMMUMMM// 9.4 
ULLLLLLL/ LU 




















Faktor Lain 











ADU SOFTWARE 





Adu FTP Server 








| FTP SERVER 





File Edit View Terminal Tabs Help 
fi This is the main config file 





# lines begining with a # are ignored, as empty lines 


# all lines must be of the form: 
# <name> = <value> 


# (for windows users: without the < > ;-) 


# Server ip (default: *) 


# If you specify an ip, the server will bind to this ip and 
# will refuse connections on other interfaces 


# ip should be 128 chars max 


# if you specify a canonical name, the server will use DNS Lookups 


ip = * 
#ip = 127.0.0.1 


# dynamic ip (default: 0) 
# if you specify 1 here, the server will try to use your system to detect 
# ip changes 

# © desactivates checks 
# if you specify a canonical name, the server will use DNS Lookups 
#dynamic_ip = xxx.myftp.org 
#dynamic_ip = 1 


# Listen port (default: 21) 
"/etc/wzdftpd/wzd.cfg" 307L, 9208C 


Spesifikasi Software 








Pierre Chifflier <pollux@wzdftpd.net> 





http://www.wzdftpd.net/ 





GPL 





Gratis 





libgcrypt11, libgnutls11, libpam, libgpg 





e CPU setaraf 486 
e RAM sebesar 32 MB 








Iternatif FTP server lain 
yang dapat Anda gunakan 
adalah wzdftpd. Wzdftpd meru- 
pakan FTP server yang didesain 
modular, dan mudah dikonfi- 
gurasi melalui SITE command. 
Wzdftpd dibuat dengan be- 
berapa filosofi, yaitu free soft- 
ware, transparant, didesain un- 
tuk user, dan respect terhadap 
licenses. 
Meskipun aplikasi ini kurang 
FIP 
Server, wzdftpd memiliki be- 


begitu dikenal sebagai 
berapa fitur yang cukup lengkap 
diantaranya yaitu, simple con- 
figuration file, online adminis- 
tration (using SITE command), 
backends to store users/groups 
in different stucture, extension 
scripts dapat ditulis dengan 
menggunakan bahasa TCL atau 
PERL, jobs scheduler, SSL/TLS 
Support, IPv6 Support, portable 
(berjalan di Linux, BSD, dan 


Windows), dan banyak lagi. 


www.infolinux.web.id 


wzdftpd 
dilengkapi dengan dokumentasi 


Bagusnya lagi, 
user guide yang cukup lengkap, 
sehingga dapat mempermudah 
kita untuk menggunakan ap- 
likasi ini. 

Pada akhirnya, jika Anda 
ingin bereksperimen dengan 
mencari FTP server yang dapat 
berjalan di banyak platform, 
mungkin aplikasi ini dapat men- 
jadi alternatif FTP Server yang 
baik untuk Anda pilih. A 





Faktor Lain 10% 






Fungsionalitas 


40% Dokumentasi 


% 


Fitur Tambahan 30% 
Hasil Pengujian 
Fungsionalitas AMMMMMMM// 9,2 
Fitur Tambahan AMMA) 94 





























User Interface AMMMMMMMI/ 8,8 
19999999317 9,0 














Faktor Lain 














INFOLINUX 12/2005 29 








Software Pilihan CD Edisi Ini 








CD1 
Phlak 0.3 


(D2 

/Adu Software 
Ftpd 0.3.7 
Proftpd 1.2.10 
Pureftpd 1.0.19 
Vsftpd 2.0.3 
Wu-ftpd 2.6.2 
Wzdftp 0.5.2 


/Digital Library 
Gsdl 2.62 


/File Sharing 
Samba 3.0.20b 


Samba tng 0.4.99 


/Games 


Scourge 0.11 
Torcs 1.2.4 


/image Tools 


F-spot 0.1.3 
Gphoto 2.1.6 


/internet Phone 
Skype 1.2.0.18 


/Mail Client 
Thunderbird 1.0.7 


30 





/Multimedia 
BMPx 0.11 


Tunequeue 


/Office/OpenOffice. 
org 

2.0 

Extras 


/PENTING 


/Ponsel 
Gammu 1.02.20 


/Teks Editing 
Dvipng 1.7 


/Tutorial 


/Ulasan Games 
Blob Wars 1.04 
Bomber Clone 
011.6.2 


/Ulasan Software 
Jahshaka 2.0 
Owl 0.81 


Phpopenchat 3.0.2 
Tinyerp 3.0.3 


INFOLINUX 12/2005 










MULTIMEDIA 








FRESHMEATNET 








Software 

Chong Kai dan Milosz Derezynski 
http://bmpx.berlios.de 

GPL 

X Window, GTK 2.7, Cairo 0.9.0, Taglib 1.3.1 














Be soal komputer sama saja de- 


ngan membicarakan sebuah multi- 

media canggih yang menghiasi rumah. Mi- 
salnya, ketika Anda hendak menyaksikan 
siaran televisi, atau mendengar lagu. Karena 
itu, Anda membutuhkan sebuah aplikasi 
yang berfungsi untuk memutar file-file mul- 
timedia Anda. Pada sistem operasi Linux, 
pilihannya belum sebanyak sistem operasi 
Windows, tapi bukan berarti tertinggal. 

BMPx merupakan sebuah aplikasi me- 
dia player yang berbasiskan XMMS. Nama 
BMPx menjadi kode untuk generasi selan- 
jutnya dari BMP versi terdahulu. Tidak ba- 
nyak perbedaan yang ditawarkan, memang, 
kecuali bahwa kode yang ditulis telah 95% 
rampung dari berbagai macam permasalah- 
annya. Hal tersebut, antara lain bagian en- 
gine, playback backend, dan lain-lain. 

Aplikasi ini mampu mendukung pem- 
buatan playlist dalam jumlah banyak. 
Setelah itu, Anda juga bebas untuk men- 
jalankan secara sekaligus maupun terpilih. 
Uniknya, BMPx dapat dimainkan tanpa 
membutuhkan tampilan GUI. Jangan ta- 
kut akan kehilangan nilai gunanya, karena 
Anda tidak akan merasa berbeda. Selain itu, 
aplikasi ini dapat dikontrol melalui DBus, 
sebuah sistem yang dapat melakukan cache 
terhadap file metadata yang setidaknya per- 
nah ditambahkan ke playlist. ASu 


www.infolinux.web.id 









TEKS EDITING 








je Tabs 
root» dvipng-1.7# dvipng 
This is dvipng 1.7 Copyright 2002-2005 Jan-Ake Larsson 


sage: dvipng [OPTION]... FILENAMEf .dvi] 
are chosen to b imilar to dvips’ options where possible: 

Debug (# is the debug bitmap, 1 if not given) 
resoluti 











Software 
Jan-Ake Larsson 
http://tunequeue.sourceforge.net 
GPL 
X Window 


























Ln aplikasi ini, Anda akan dibantu un- 
tuk membuat file grafik berformat GIF 
atau PNG dari file-file DVI. Jika dukungan 
atas GIF dihidupkan, maka secara otomatis 
output yang dipilih oleh aplikasi ini adalah 
GIF. 

Sasaran aplikasi yang berada di bawah li- 
sensi GPL ini ditujukkan bagi mereka yang 
perlu menjalankan file-file gambar dalam 
jumlah banyak secara berulang-ulang. Tar- 
get utamanya adalah menampilkan Latex, 
sebuah paket yang dapat menampilkan for- 
mula-formula dalam format Emacs. Contoh 
lainnya adalah WeBWork. Sebuah metode 
berbasis Internet yang berfungsi mengirim- 
kan semua pekerjaan-pekejaan rumahnya 
kepada murid-murid melalui Internet. 
Dengan begitu, para murid dapat memberi 
balasan secara cepat, di luar kemungkinan 
bahwa si murid akan lama menjawab per- 
tanyaan yang diajukan. 

Beberapa fitur yang ada pada dvipng, di 
antaranya kecepatan dalam melakukan ren- 
dering bagi file-file DVI, aplikasi ini dapat 
berjalan sebelum TeX selesai, pilihan menu- 
menu guery yang begitu interaktif, dan ma- 
sih banyak lagi fitur menarik lainnya. Selain 
itu, aplikasi ini juga mampu men-support 
PK, VF, PostScript Type 1, dan jenis kata 
TrueType, PostScript sederhana, dan lain- 
lain. ASu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 













PONSEL 








Session Edit View Bookmarks Settings Help 


froot@SoftPedia’ gammu-1.01.25]# gammu 
(Gammu version 1.01.25 built 11:36:19 Jul 13 2005] 


Usage: gammu, (confign) [nothing| text! textall ites {options} 
ig Section hig use (al ttre) probed 
evel, next one Specifies tins. 
x 


ammu —shelp topic). Tapics are: 


ctures 








tings 

















IMAGE TOOLS 











Pe 


Digital Camera software 








SOFTWARE PILIHAN 





Software Pilihan CD Edisi Ini 














DIGITAL LIBRARY 














+S » Labour Struggle in Bhillai (1990-2004) NEW 
__ » Index of Second National Commission on 
Labour (2002) 
» Collection on Second National Commission on 
Labour 













— » Collection on Oral History Documentation of 
Industrial Closure in Delhi 
















Software 
Pemt Marcin Wiacek 
i www.mwiacek.com/gsm 
GPL 
X Window 




















P endapat yang mengatakan bahwa sistem 


operasi Linux tidak dapat melakukan 
koneksi ke ponsel adalah salah besar. Buk- 
tinya untuk ponsel-ponsel terbaru yang su- 
dah menggunakna sistem operasi Symbian 
hal tersebut sangat mudah dilakukan, lewat 
kabel data, infrared, atau yang lainnya. Dan, 
untuk ponsel-ponsel jenis lama, Anda dapat 
menggunakan aplikasi yang satu ini. 

Gammu dapat membantu Anda meng- 
gunakan fitur-fitur yang ada pada ponsel 
dengan lebih efisien. Apa hal-hal baru yang 
ada pada versi ini? Perluasan dan perbaik- 
an sistem decoding MMS, pembenahan 
support OBEX, dan peningkatan mutu 
kompatibilitasnya dengan ponsel Nokia 
seri 6020. 

Selain itu, aplikasi ini juga telah mampu 
mensupport ponsel Nokia generasi DCT3, 
seperti 3210, 3310, 3315, 3410, 5110, 5130, 
6110, dan 8210. Untuk Nokia generasi 
DCT4, adalah 3100, 3510, 35101, 6220, 6230, 
6310, 63101, 6510, 6610, 7210, dan 8310. 

Terdapat juga ponsel-ponsel seri lain, di 
antaranya Siemens, Sony Ericsson, Alcatel, 
dan beberapa ponsel dengan sistem ope- 
rasi Symbian. Untuk cara penggunaannya, 
disarankan Anda membaca terlebih dahulu 
panduan yang ada atau membuka official 
website aplikasi ini, karena untuk setiap jenis 
ponsel caranya berbeda-beda. ASu 








Spesifikasi Software 
Pemi Hans Ulrich Niedermann 
http://gphoto.org 
GPL 
- X Window 




















istem operasi Linux memang belum 


memberikan kemudahan untuk konek- 
si eksternal device dibandingkan dengan 
sistem operasi Windows. Usianya yang ma- 
sih terhitung belia memang suatu hal yang 
lumrah, malah cukup mengagumkan lan- 
taran pesatnya perkembangan yang terjadi 
selama ini. 

gPhoto merupakan aplikasi yang dapat 
Anda gunakan untuk mentransfer foto dari 
kamera ke komputer Anda. Tidak semua 
kamera dapat terkoneksi secara otomatis ke 
komputer, karena itu Anda mungkin mem- 
butuhkan aplikasi ini. Uniknya lagi, bukan 
hanya koneksi lewat USB yang dapat dilaku- 
kannya, koneksi lewat serial port pun bisa. 

Fitur-fitur menarik yang ada pada versi 
kali ini, seperti tingkat kompatibilitasnya 
yang baik terhadap kernel 2.6.12 dan libus 
0.10, adanya beberapa tambahan merk dan 
seri kamera baru, dan lain-lain. Tambahan 
seri kamera tersebut, di antaranya Canon 
Digital IXUS 50, IXUS 700, PowerShot 
A510, PowerShot A520, PowerShot S2 IS, 
PowerShot S70, PowerShot SD500, EOS 
1D Mark II, Fuji FinePix A330, HP Pho- 
tosmart M307 dan R707, Kodak CX7525 
dan DX7590, Minolta Dimage Z2, Nikon 
CoolPix 4100, D2H SLR, D2Hs SLR, Olym- 
pus mju500, dan masih banyak lagi merk 
umum lainnya. Asu 


www.infolinux.web.id 






Software 

New Zealand Digital Library Project 
www.greenstone.org/cgi-bin/library 
GPL 

X Window 

























( Sean Librarian Interface adalah 
sebuah tool grafis yang berguna un- 


tuk membuat koleksi baru, membuang, 
melakukan export data ke CD-ROMs, dan 
lain-lain. Anda dapat meng-import metada 
yang ada. Aplikasi ini tidak terbatas pada 
sistem operasi Linux saja, tapi juga ada in- 
staller untuk sistem operasi lainnya, seperti 
Windows. 

Intinya aplikasi ini dapat Anda gunakan 
untuk membangun sebuah koleksi per- 
pustakaan digital Anda. Temukan cara baru 
dalam melakukan pengaturan perpustakaan 
digital tersebut lewat Internet bahkan men- 
girimkannya ke keluarga di dalam sebuah 
CD, 

Dengan menggunakansistem digital, per- 
pustakaan semakin mudah dikelola. Anda, 
sebagai pembaca dapat melihat tanpa mesti 
datang ke tempat yang dimaksud. Cukup 
buka Internet, dan klik site-nya. Kelebihan 
lain, koleksi catatan, maupun buku-buku 
tidak akan rusak dimakan waktu, tentu saja, 
kecuali oleh virus. Banyak organisasi besar 
yang telah menjalankan sistem ini, ambil 
contoh UNESCO. 

Aplikasi ini tersedia dalam beberapa ba- 
hasa, seperti Inggris, Prancis, dan lain-lain. 
Jadi bagi Anda yang hanya menguasai salah- 
satu bahasa di atas, Anda dapat men-down- 
load-nya dari situs yang bersangkutan. (\Su 


INFOLINUX 12/2005 3l 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





















































MULTIMEDIA 








Skipit Tradein Bumpu 








Bright Eyes 





Boycrazy 


Easy Lucky Free" 
"yfo" Digital Ash In A Digital Um 
Foreign Words 


Skipit Tradein Bump uy 





Current rating: Unrated (No votes) ' 
Ratethis song: 1 2 3 4 5 The Sights 
"Waiting On A Friend" 


The Sights 











Spesifikasi Software 
Gabortorok 
http://scourge.sourceforge.net 
GPL 

X Window 



























enggunakan sistem operasi Linux 

bukan berarti Anda mesti berkutat 
dengan barisan program atau command line. 
Bermain game juga dapat Anda lakukan. 
Apalagi saat ini telah banyak permainan ba- 
gus yang dapat dijalankan di atas sistem ope- 
rasi yang menurut masyarakat awam masih 
teramat kaku ini. 

S.C.O.U.R.G.E memiliki ciri yang unik 
untuk sebuah permainan. Ceritanya Anda 
berada di sebuah dunia yang sangat nor- 
mal dan aman, jauh dari gangguan. Tidak 
ada monster yang mesti dihadapi, tidak ada 
orang yang mesti diselamatkan, dan lain- 
lain. Hingga suatu saat Anda bosan dan 
bergabung dengan sebuah perusahaan. Tak 
lama setelah itu, Anda mendapat misi un- 
tuk membasmi musuh-musuh. Para ksatria 
Anda banyak berhadapan dengan psikolo- 
gisnya sendiri dalam permainan epik ini. 

Fitur-fitur yang ada pada S.C.O.U.R.G.E 
lumayan banyak, di antaranya multilevel, 
sistem pengontrolan suatu kelmpok pe- 
tualang, benda-benda yang membuat dunia 
tersebut semakin interaktif, karakter yang 
mengagumkan, multi mission, dan masih 
banyak lagi lainnya. Permainan ini tidak 
hanya dapat Anda mainkan secara gratis, 
tapi juga dapat Anda utak-atik bagian source 
code-nya untuk kemudian memberikan be- 
berapa tambahan. (\Su 


32 INFOLINUX 12/2005 


Spesifikasi Software 
Bernhard Wymann 
http://torcs.sourceforge.net 

GPL 

X Window, OpenGL, GLUT, OpenAL 



























entu sudah banyak permainan yang 


dapat kita mainkan di komputer yang 
mirip dengan aslinya. Misalnya, kartu, olah- 
raga, dan lain-lain. Tapi, ada beberapa per- 
mainan yang tidak dapat kita mainkan secara 
nyata, balapan Formula 1, misalnya. Kapan 
lagi Anda dapat mausk ke turnamen balap, 
pada sirkuit yang biasa dimainkan oleh para 
master-master balap mobil tingkat dunia. 

Coba permainan yang kami sediakan 
pada CD bawaan majalah ini. TORCS meru- 
pakan permainan 3D balap yang lumayan 
mengagumkan. Permainan ini diperuntuk- 
kan bagi mereka yang benar-benar menyu- 
kai atau fan berat dari balap formula 1. 

Tampilan grafiknya sangat baik, Anda 
akan merasa berada di arena balap yang 
sesungguhnya, meski permainan ini hanya 
bersifat simulasi. Ada banyak mobil yang 
dapat dipilih, mungkin Anda malah akan 
kebingungan. 

Saat Anda memulai permainan ini, yang 
akan Anda lihat kali pertama adalah sebuah 
screen sederhana dengan menu-menu ba- 
lap, konfigurasi, dan beberapa menu me- 
narik lainnya. Jika masih kurang, Anda 
dapat men-download beberapa paket, mobil, 
dan track tambahan dari website yang telah 
disediakan. Permainan ini dapat dimain- 
kan menggunakan kontrol keybord, mouse, 
maupun joystick. \Su 


www.infolinux.web.id 






Spesifikasi Software 
amt Aaron Wolfe 

http://tunequeue.sourceforge.net 

GPL 

X Window 





















adio manual memang belum ditinggal- 


an, tapi mendengarkan radio melalui 
Internet dengan sistem digital sudah mu- 
lai populer di masyarakat. Bedanya, untuk 
mendengar melalui Internet Anda butuh 
komputer, koneksi internet, dan software. 
Kami memberikan salah satu pilihan bagi 
penggunan sistem operasi Linux dari sekian 
banyak aplikasi lainnya. 

tunequeue dapat Anda gunakan untuk 
sekadar mendengar siaran radio sampai 
dengan pendengar tingkat administrator. 
Jadi ada dua interface yang dapat Anda pilih. 
Fitur-fitur yang disediakan, di antaranya 
multiple channel, user requests, dan rating 
of songs. Pada dasarnya, aplikasi ini bekerja 
dengan cara memberi perintah kepada Ices 
lagu apa yang mesti dimainkan. Jadi, aplika- 
si inilah yang memutuskan apa yang mesti 
dijalankan berdasar kepada beberapa jenis 
kriteria, termasuk input dari Anda sendiri 
melalui tampilan web. 

Disediakan beberapa mode penjadwalan 
yang dapat digunakan untuk memilih-mi- 
lah lagu apa yang selanjutnya dimainkan. 
Aplikasi ini juga dapat memainkan lagu se- 
cara random, memainkan hanya lagu-lagu 
terbaru, atau yang memiliki rating tertinggi, 
dan lain-lain. Anda juga dapat melakukan 
request apa saja dari library yang telah dise- 
diakan, kapan saja. (Su 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Info CD 





Sekilas Info tentang Isi CD 





Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 
masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 





Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan /ibrary-library terbaru 
dan program-program pendukung lain- 
nya agar dapat terinstalasi dengan baik 
(yang biasanya disebut “dependency’), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


Langkah-langkah instalasi 
Paket Tarball 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


Paket tarball merupakan sistem pemaketan dengan dua tahap, yaitu pertama source code 
dipaket menjadi satu file dalam bentuk tar dan kemudian dikompres dengan Gzip atau Bzip2. 
Langkah-langkah instalasinya melalui shell Linux (jangan lupa sebelumnya Anda login 


dengan user ‘root’): 


1. Masuk ke direktori tempat Anda ingin meng-unpack file paket (biasanya di direktori ‘/ 


home’). 
cd /home 


. Ketikkan perintah: 
Untuk tar.gz atau tgz 


tar xzvf /mnt/cdrom/jenis_prog/nama_prog/prog-4.4.4.tar.gz 


Untuk tar.bz2 atau tbz2 


tar xjvf /mnt/cdrom/jenis_prog/nama_prog/prog-4.4.4.tar.bz2 


Anda dapat mengganti letak direktori tempat paket instalasi berada, menjadi direktori 
yang sesuai. Dan ganti ‘/mnt/cdrom’ menjadi direktori tempat cdrom Anda di-mount. 


. Untuk mengonfigurasi, mengompilasi, dan menginstalasi software, ketikkan perintah: 
./configure 
make 
make install 


Sebelumnya, bacalah file manual instalasi yang terletak di dalam direktori hasil ekstraksi 
di atas, biasanya bernama INSTALL, README, atau MANUAL. 

Jika pada direktori tempat source tersebut tidak terdapat file “configure', maka Anda 
tidak perlu lagi menjalankan perintah ‘./configure’ dan ‘make install’. Anda hanya perlu 


menjalankan perintah ‘make’. 





www.infolinux.web.id 





Tipe-tipe paket 


Jika baru di lingkungan Linux, mungkin 
Anda akan kebingungan melihat file-file 
dan ekstensi-ekstensi yang berbeda- 
beda pada paket-paket instalasi Linux. 
Paket-paket tersebut dapat diidentifi- 
kasikan berdasarkan nama file-nya dan 
biasanya hanya dengan melihat ekstensi 
file-nya. 

program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi biner rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket biner 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket biner rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SUSE 8.2. 
Program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penying- 
katan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk di- 
instal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan ingin 
menggantinya. Hubungi kami melalui e-mail 
ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 12/2005 33 





Mewarnai Liburan dengan Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 








- I 


rs AS 
~ Mewarnai 


Liburan=— 


i hari AA gi semakin 
Ji 4 Berbagai cara dilakukan-agar Kehidupan... 
paa semakin nyaman. Salah satunya nar le 3 


Elyn = mata barangkali adal 


= “wireless LAN. “Utama” bulan i ini akanr 


vireless LAN di dunia.Linu IX. 


eperti biasa, akhir tahun selalu iden- 

tik dengan liburan. Saat kita sejenak 

beristirahat setelah sibuk setahun. 
Saat kita berbenah dan mempersiapkan diri 
untuk tahun berikutnya. Sambil mengisi 
waktu luang, mari sempatkan diri berkreasi 
menggunakan Linux, untuk liburan yang 
lebih berwarna. 

Linux mungkin belum sampai pada saat- 
saat dimana banyak sekali aplikasi-aplikasi 
end user tersedia dan mampu berjalan di 
atasnya. Saat ini, memang belum banyak 
aplikasi yang dapat kita gunakan untuk ber- 
main-main dengan komputer, ataupun un- 
tuk menuangkan ide-ide kreatif kita dengan 
mudah. Namun, kita berharap beberapa ta- 
hun lagi, Linux akan semakin ramai dengan 
berbagai aplikasi menarik bagi end user. 

Kendati demikian, bukan berarti kita 
hanya bisa menggunakan Linux sebagai 
server, dan menjadikannya sebagai sistem 
operasi yang menyeramkan. Apabila Anda 
memiliki ide kreatif, saat ini Anda sudah bisa 
menuangkannya ke dalam gambar-gambar, 
suara-suara, dan lain sebagainya. Linux su- 
dah menyediakan cukup banyak tool untuk 
berkreasi, namun, pada umumnya, masih 
berupa tool yang terpisah (belum terintegrasi) 


34 INFOLINUX 12/2005 


dan tidak disertai dengan user interface yang 
sangat menarik. Semua tergantung pada 
kreativitas (dan kesabaran) kita. 

Ada satu hal yang cukup menarik di 
Linux. Kita ambil contoh kasus macromedia 
flash. Telah berapa tahun lamanya, format 
flash mendominasi animasi di web. Banyak 
orang pula yang membuat karya-karya su- 
per menarik dalam format flash. 

Di Linux, apabila rekan Anda mengirim- 
kan animasi flash, Anda bisa memainkannya 
dengan cukup baik berkat flash player yang 
disediakan oleh pihak Macromedia. Namun, 
kalau Anda diminta untuk membuat format 
flash yang full-featured, barulah Anda akan 
kerepotan. Contoh lain adalah masalah 
video. Apabila rekan Anda mengirimkan 
video, Anda bisa membukanya dengan mu- 
dah memanfaatkan mplayer ataupun xine. 
Tapi, kalau diminta untuk membuat video 
sendiri, Anda akan cukup kerepotan. 

Sebagai penjelasan dari cerita tersebut, 
di Linux, umumnya player atau viewer 
jauh lebih mudah ditemukan dibanding- 
kan dengan tool pembuatnya. Namun, hal 
ini perlu kita syukuri dengan baik. Berbagai 
viewer atau player yang hadir mungkin di- 
karenakan developer-nya berhasil membuat 


www.infolinux.web.id 





melalui proses reverse engineering yang ru- 
mit. Banyak sekali format yang proprietary 
dan atau tidak memiliki dokumentasi. 

Walaupun bisa membaca bisa mengarah 
pada bisa membuat, sayangnya tool pem- 
buat umumnya masih susah ditemukan. 
Kita bicara soal tool yang terintegrasi dan 
full-featured. Beberapa tool kecil mungkin 
bisa digunakan dengan saling dikombina- 
sikan untuk menghasilkan berbagai format 
menarik. Sebagai contoh, untuk membuat 
animasi, kita bisa jungkir balik sana-sini 
dan akhirnya mendapatkan sebuah ani- 
masi. Namun, hasilnya tentu tidak selalu 
bisa dijamin untuk sangat optimal karena 
memanfaatkan kerja sama beberapa tool 
terpisah. 

Oke, cukup dengan cerita sedihnya. Kare- 
na, tidak semua tool tidak tersedia dan tidak 
terintegrasi. Di “Utama” kali ini, kita akan 
melihat bahwa Linux juga bisa digunakan 
untuk menghasilkan karya-karya yang sa- 
ngat menarik. Mulai dari membuat gambar, 
suara, animasi, dan lain sebagainya. Bebera- 
pa mungkin bisa dilakukan dengan mudah, 
dan beberapa harus dengan sedikit jungkir 
balik, seperti disebutkan sebelumnya. Se- 
lamat membaca! 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Bekerja dengan gambar 

Kita akan memulai dengan bekerja de- 
ngan gambar. Kata orang bijak, satu gam- 
bar bisa mewakili seribu kata. Apabila 
Anda ingin bekerja dengan gambar, Linux 
sangat bisa diandalkan. Terdapat puluhan 
aplikasi besar dan kecil yang bisa digu- 
nakan untuk menampilkan dan membuat 
gambar berserta utiliti lainnya. Kita akan 
melihatnya beberapa di antaranya satu per 
satu, mulai dari tool untuk menampilkan 
gambar. 


Image viewer 

Di Linux, banyak sekali image viewer yang 
tersedia. Anda tinggal memilih image viewer 
apa yang ingin Anda gunakan. Satu saran, 
mungkin akan lebih baik apabila Anda 
menggunakan viewer yang dibuat khusus 
untuk desktop Anda ataupun menggunakan 
viewer yang tidak dibuat dengan pustaka 
berat. 
khusus untuk desktop Anda misal Eye of 


Maksud dari viewer yang dibuat 


GNOME untuk yang menggunakan desktop 
GNOME. Hal ini disebabkan karena kita ti- 
dak ingin ada beberapa pustaka yang harus 
di-load ke memory. Apabila desktop Anda 
menggunakan pustaka GTK+ dan image 
viewer Anda pun demikian, maka peng- 
gunaan memory akan lebih hemat. Selain 
itu, akan lebih baik pula bila Anda meng- 
gunakan picture viewer yang dibuat dengan 
pustaka yang ringan. 

Kita akan membahas beberapa image/ 
picture viewer yang bisa digunakan baik di 
text terminal ataupun GUI. 


File Edit View Image Bookmarks Tools Help 


a |“ 


Is Image j 

















Fbi 

FBI adalah program picture viewer yang 
dapat dijalankan pada interface text termi- 
nal yang mengaktifkan frame buffer. Saat ini, 
hampir semua distribusi Linux telah meng- 
aktifkan fasilitas frame buffer. 

Keunggulan dari aplikasi ini adalah sa- 
ngat ringan dan tidak membutuhkan X. 

Keterbatasan dari aplikasi ini di anta- 
ranya user interface dan cukup sering gagal 
dalam menampilkan gambar-gambar yang 
berukuran sangat besar. 

FBI dibuat oleh Gerd Knorr (kraxel@suse. 
de) dan bisa di-download di http://www. by- 
tesex.org. Ukurannya cukup kecil, hanya 
sekitar 100 KB-an. 


flphoto 

Flphoto sebenarnya bukan hanya seka- 
dar picture viewer. Secara umum, flphoto 
adalah aplikasi image management. Flpho- 
to dapat bekerja dengan sistem album di 
mana user bisa menyusun gambar-gam- 
bar ke dalam album untuk ditampilkan 
slideshow, ataupun di-export ke web. Fl- 
photo juga dapat bekerja dengan kamera 
digital. Beberapa aksi seperti rotasi, crop, 
dan pengubahan ukuran gambar juga 
dapat dilakukan. Kemampuan flphoto 
dalam menampilkan gambar juga sangat 
menarik. 

Keunggulan aplikasi ini adalah fitur dan 
pustaka yang digunakan. Fitur yang datang 
bersamanya sangat lengkap sebagaimana 
telah disebutkan sebelumnya. Dari sisi 
pustaka, flphoto memanfaatkan pustaka 





Brush: @ [er (11) 


b Pressure sensitivity 





Mewarnai Liburan dengan Linux 





fltk yang sangat ringan sehingga tidak akan 
mengganggu kerja sistem. 

Keterbatasan aplikasi ini diantaranya 
adalah user interface yang mungkin agak 
susah untuk dipahami. Dalam beberapa kali 
percobaan, flphoto juga—sayangnya—ga- 
gal dalam menangani file yang berukuran 
sangat besar. 

Flphoto dibuat oleh Michael Sweet 
(mike@easysw.com) dan dapat didownload 
di http://www.easysw.com/~mike/flphoto/. 


gthumb 

Ini merupakan salah satu picture viewer 
terhebat yang pernah ada di dunia open 
source. Gthumb merupakan aplikasi picture 
viewer yang akan menampilkan thumbnail 
dari gambar-gambar di dalam direktori. 
User dapat memiliki untuk melihat gam- 
bar tersebut dengan sangat detail. Bahkan, 
data nonvisual dari gambar juga bisa dilihat 
dengan detail. Selain dapat menampilkan, 
gthumb juga dapat melakukan aksi seperti 
rotasi, konversi, dan lain sebagainya. Apa- 
bila diinginkan, gthumb juga dapat digu- 
nakan untuk membuat web album dan 
menulis gambar-gambar yang diinginkan 
ke CD writer. 

Kelebihan dari aplikasi ini selain fitur-fi- 
tur yang datang bersamanya adalah user in- 
terface yang sangat baik dan kestabilan yang 
patut dipuji. User interface-nya sederhana 
dan sangat mudah dipahami. Gthumb juga 
dapat mengingat direktori terakhir yang 
dikunjungi. Selama berkali-kali percobaan 
termasuk kondisi sistem yang sedang penuh 


Eile Edit Select View Image Layer Tools Dialogs Filters Script-Fu 











12 images (22.0 MB) [2448 x 1885 pixels - 1.9 MB - 02 October 2005, 08:49 A 
[ae a aa aa SR a ar] 


Image viewer Gthumb. 


Image viewer Gwenview. 


www.infolinux.web.id 





INFOLINUX 12/2005 35 





Mewarnai Liburan dengan Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








proses, gthumb juga menunjukkan dirinya 
sebagai aplikasi yang sangat stabil. Gthumb 
juga sangat sukses dalam menangani gam- 
bar-gambar yang berukuran sangat besar. 
Satu tambahan lagi: dokumentasinya sangat 
lengkap! 

Keterbatasan dari aplikasi ini hampir ti- 
dak ada. Satu hal yang terasa cukup meng- 
ganggu barangkali adalah waktu loading 
yang sedikit lama. Itu saja. 

Aplikasi ini dapat menangani berbagai 
format gambar yang populer. 

Gthumb dibuat oleh Paolo Bacchilega 
(paolo.bacch@tin.it) dan dapat di-download 
di http://sourceforge.net/projects/gthumb/. 


Ggview 

Ggview adalah image viewer yang sangat 
kaya fitur. Selain dapat menampilkan ber- 
bagai format gambar populer, ggview 
juga menawarkan beberapa aksi seperti 
rotasi dan beberapa fitur filtering. Ggview 
juga dapat memanggil aplikasi lain untuk 
mengedit gambar yang diinginkan (external 
editor support). 

Keunggulan dari aplikasi ini adalah user 
interface, kecepatan loading, fitur, dan kesta- 
bilannya. User interface-nya sangat sederha- 
na namun sangat mudah untuk digunakan. 
Daftar direktori dan file diletakkan pada kiri 
area kerja, dan di sebelah kanan yang sangat 
luas, terdapat kanvas yang digunakan untuk 
menampilkan gambar. Hampir semua ope- 
rasi dilakukan dengan single click. Dengan 
fitur yang sangat baik, sungguh mengejut- 
kan, aplikasi ini memiliki loading time yang 
termasuk sangat cepat. Waktu penampilan 


Eile Edit Select View Image Layer Tools Dialogs Filters Script-Fu 


gambar juga sangat cepat, termasuk untuk 
gambar-gambar berukuran sangat besar. 
Dari berkali-kali percobaan yang sukses 
dengan gambar yang sangat besar, aplikasi 
ini dapat dikatakan sangat stabil. 
Keterbatasannya hampir tidak ada. Ha- 
nya, memang ada kekurangan di sana di 
sini (minor) di sisi tampilan. Tapi, ini pun 
sangat sedikit. 
oleh John Ellis 
(Gohne@bellatlantic.net) dan dapat di-down- 


Gqview dibuat 
load di http://ggview.sourceforge.net/. 


gwenview 

Gwenview adalah aplikasi picture viewer 
untuk desktop KDE dan merupakan salah 
satu image viewer/image management tool 
terbaik yang ada di dunia open source. 

Fitur yang datang bersamanya sangat 
lengkap. Mulai dari sekadar menampilkan 
thumbnail dan fullscreen, sampai berbagai 
filter dan plugin tambahan yang dapat 
melakukan segala yang Anda butuhkan. 
Mulai dari sekadar merotasi gambar, mem- 
buat web album, sampai menulis gambar 
yang diinginkan ke CD/DVD. 

Kelebihan dari aplikasi ini adalah user 
interface, fitur, dan integrasi dengan KDE. 
User interface-nya mampu dihadirkan cu- 
kup ramah walaupun memiliki sejuta fitur. 
Seperti disebutkan sebelumnya, gwenview 
tampil mirip-mirip dengan ACDSee, na- 
mun mewarisi sejumlah kelebihan KDE 
dan Ot dalam menghadirkan user interface 
seperti auto completion pada nama direk- 
tori. Selain user interface, fitur yang lengkap 
juga merupakan salah satu daya tarik utama 


JG 8 
o Gd db mM 


aplikasi ini. Mari kita lihat lebih lanjut fitur 

yang dimiliki: 

@ Mengedit gambar seperti rotasi, flip, 
mirror, konversi ke hitam putih dan lain 
sebagainya. 

@ Pembuatan kalender. 

@ Memberi border pada gambar, mem- 
berikan efek tertentu pada gambar. 

@ Bekerja dengan kamera digital dan scan- 
ner. 

@ Membuat web gallery dan menulis ke 
CD/DVD. 

@ Dan lain sebagainya. 

Integrasi dengan KDE juga satu hal 
yang patut dipuji. Gwenview dapat bekerja 
dengan Kpart milik KDE, yang merupakan 
sistem komponen yang sangat hebat yang 
pernah ada di dunia open source. Integrasi 
dengan kongueror juga akan memudahkan 
pengguna untuk bekerja dengan gambar. 

Keterbatasan aplikasi ini barangkali 
adalah waktu loadingnya. Waktu load- 
ing-nya bisa dipercepat apabila Anda telah 
menggunakan desktop KDE. 

Gwenview bisa menampilkan format 
gambar yang telah dukung oleh Ot (sangat 
lengkap). 

Gwenview dibuat oleh Aurelien Gateau 
(aurelien.gateau@mail.dotcom.fr) dan dapat 
didownload di http://gwenview.sourceforge. 
net/home/. 


Image creator/editor 

Setelah melihat image viewer-image viewer 
hebat, kita akan melanjutkan pembahasan 
kita tentang image creator dan image editor. 
Bicara soal image editor/creator, kita akan 





















































Image editor GIMP. 


36 INFOLINUX 12/2005 


Sound recorder Krecord. 


www.infolinux.web.id 














Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





kembali ke awal-awal tulisan. Di sana, kita 
membahas bahwa umumnya, viewer atau 
player jauh lebih mudah ditemukan daripa- 
da editor/creator. Dan, hal ini pun berlaku 
pada gambar. 

Untungnya, walaupun tidak banyak image 
creator/editor yang bisa ditemukan di Linux, 
kita memiliki satu yang merupakan salah satu 
image creator dan editor terbaik yang pernah 
ada di dunia. Kita memiliki GIMP! GIMP 
merupakan image creator/editor open source 
sekelas Adobe Photoshop yang mampu ber- 
jalan pada berbagai platform. 

Di bagian ini, pembahasan akan didomi- 
nasi oleh GIMP. Bagi Anda yang meng- 
inginkan image editor yang lebih sederhana, 
kita akan membahas pula ida. 


GIMP 

Bicara soal GIMP paling mudah apabila kita 

membandingkannya dengan Adobe Photo- 

shop. Aplikasi yang namanya merupakan 
singkatan dari GNU Image Manipulation 

Program ini sukses sebagai salah satu editor 

gambar. 

@ Fiturnya sangat banyak. Mari kita lihat 
beberapa diantaranya secara global: 

@ Mampu membuka dan menyimpan sa- 
ngat banyak format gambar yang populer 
dan tidak populer di pasaran. GIMP juga 
mampu membuka dan menyimpan for- 
mat Adobe Photoshop (PSD) dan dapat 
bekerja dengan layer-layer di dalamnya. 
Terdapat puluhan format yang dikenali 
dengan baik. Opsi-opsi pada setiap for- 
mat (seperti kompresi) juga didukung 
dengan baik. 

@ Menyediakan semua yang dibutuhkan 
untuk membuat gambar kelas tinggi. 
Apabila Anda melihat wallpaper KDE, 
GNOME dan lainnya yang merupakan 
artwork, hampir semuanya dibuat de- 
ngan GIMP. Semua yang disediakan 
termasuk segala tool untuk menggambar 
dan semua dialog yang mempermudah. 

@ Menyediakan arsitektur yang sangat baik 
untuk plugin. Dengan adanya plugin, 
keterbatasan fitur pada aplikasi boleh di- 
katakan hilang sudah. Apa yang kurang 
pada aplikasi utama bisa dilengkapi de- 
ngan plugin. Ratusan plugin (baik yang 
disertakan dalam GIMP ataupun yang 
harus di-download terpisah) tersedia un- 
tuk membantu kita menghasilkan gambar 


sesuai keinginan. Bagi developer, plugin 
dapat dibuat dengan berbagai bahasa. 

@ Datang dengan dokumentasi yang luar 
biasa. Bagi Anda yang berjiwa seni na- 
mun baru menggunakan GIMP, setelah 
memahami cara menggunakan GIMP, 
Anda segera bisa menghasilkan gambar 
kelas tinggi. 


Keterbatasan aplikasi ini di antaranya 
masalah user interface. User interface-nya 
memang agak sedikit unik, walaupun pada 
GIMP versi 2.x, masalah user interface su- 
dah diusahakan untuk diperbaiki sebagus 
mungkin. Saat ini, pengguna Adobe Pho- 
toshop mungkin harus melalui proses be- 
lajar sedikit untuk mengerti user interface 
GIMP. 

Saat ini, GIMP dikembangkan oleh pu- 
luhan sampai ratusan developer tersebar di 
seluruh dunia. GIMP bisa di-download di 
http://www.gimp.org. Di website tersebut, 
terdapat pula berbagai font yang oleh be- 
berapa distro tidak bisa dimasukkan karena 
alasan legal. 


IDA 

Ida adalah aplikasi image editor yang seder- 
hana. Dengan ida, kita bisa memberikan 
berbagai efek sederhana pada gambar. Satu 
hal yang perlu diperhatikan, ida merupakan 
aplikasi yang cukup kuno dengan user inter- 
face yang cukup kuno juga. 

Kelebihan dari aplikasi ini adalah ukur- 
annya yang sangat kecil dan waktu loading 
yang sangat cepat. Beberapa fitur dan fasili- 
tas untuk memberi efek pada gambar juga 
tersedia. 

Kekurangan dari aplikasi ini adalah ma- 
salah user interface dan ketidakmampuan- 
nya untuk membuka gambar-gambar yang 
berukuran sangat besar. User interface-nya 
(terlalu) 
shortcut yang memudahkan penggunaan 


sederhana walaupun berbagai 


tersedia. Sementara, beberapa percobaan 
untuk membuka file-file berukuran besar 
hampir selalu gagal. 

IDA dikembangkan oleh Gerd Knorr 
(kraxel@suse.de) dan bisa di-download di 
http://www.bytesex.org. 


Image utilities 


Lazimnya, kita memang hanya membu- 
tuhkan image viewer dan image editor/cre- 


www.infolinux.web.id 





Mewarnai Liburan dengan Linux 





ator untuk bekerja dengan gambar. Hanya, 
terkadang, terutama bagi developer atau 
administrator sistem yang ingin bekerja 
dengan cepat atau membangun solusi cus- 
tom, image viewer dan image editor/creator 
yang memiliki GUI sendiri tidak dapat digu- 
nakan. Yang dibutuhkan umumnya adalah 
program yang bisa bekerja dengan interface 
command line. 

Ketika bicara soal image utilities, kita 
mengharapkan beberapa fasilitas ini terse- 
dia: 

@ Mengonversi satu format ke format lain- 
nya. 

@ Menampilkan gambar. 

@ Menampilkan identifikasi gambar. 


Bicara soal image utilities lagi, umumnya 
kita akan bicara soal ImageMagick, image 
utilities multiplatform yang terbaik yang 
pernah ada. 


ImageMagick 
ImageMagick adalah 


yang bekerja dengan interface command 


image utilities 
line. Semua kebutuhan yang kita sebut- 
kan sebelumnya mampu disediakan oleh 
imagemagick. ImageMagick bahkan mem- 
beri lebih. 

Kelebihan ImageMagick adalah fitur 
dan fleksibilitasnya. Fitur yang sediakan 
sangat lengkap. Setiap fungsi atau fitur 
umumnya dibuat dalam aplikasi terpisah 
sehingga imagemagick memiliki berbagai 
aplikasi yang atomik. Fleksibilitasnya juga 
luar biasa karena untuk setiap fungsi, kita 
memiliki kesempatan untuk memberikan 
berbagai parameter yang akan mengubah 
cara kerja aplikasi tersebut. Di luar semua 
yang disebutkan, imagemagick sangatlah 
stabil dan bisa diandalkan. Selain itu, do- 
kumentasi yang super lengkap sangatlah 
membantu penggunaan. 

Kekurangan Imagemagick boleh di- 
katakan tidak ada. Beberapa fungsi memang 
agak sedikit lambat. Namun, kekurangan 
tersebut tidak menjadi masalah dibanding- 
kan dengan fitur yang datang bersamanya. 

Kita akan membahas sekilas penggunaan 
imagemagick. Untuk mengkonversi gambar 
dari format satu ke format lain, kita cukup 
menggunakan program convert yang datang 
bersama ImageMagick seperti contoh beri- 
kut ini: 


INFOLINUX 12/2005 37 





Mewarnai Liburan dengan Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 








$ convert 091.JPG 991. PNG 


Untuk menampilkan gambar, kita bisa 
menggunakan program display seperti con- 
toh berikut ini: 

$ display 991. PNG 


Sementara, untuk mengidentifikasi se- 
buah gambar, gunakan program identify 
seperti contoh berikut: 

$ identify 001.PNG 
ØØ1.PNG PNG 2448x1885 
DirectClass 8.8mp 9 630 0:01 


oleh 
ImageMagick studio dan dapat di-down- 


ImageMagick dikembangkan 


load di http://www.imagemagick.org. 


Berbagai aplikasi yang disebutkan sebe- 
lumnya membuktikan bahwa Linux dapat 
digunakan dengan baik ketika kita ingin 
bekerja dengan gambar. 


Bekerja dengan suara 

Alangkah manis dan serunya apabila ucap- 
an selamat tahun baru yang dikirimkan 
memperdengarkan suara yang kita rekam 
sendiri. Suara di Linux merupakan kompo- 
nen multimedia yang didukung cukup baik. 
Anda bisa melakukan banyak hal yang ber- 
hubungan dengan suara di Linux. Banyak 
sekali aplikasi besar dan kecil yang bisa digu- 
nakan untuk mendengarkan dan merekam/ 
mengedit suara berserta utiliti lainnya. Kita 
akan melihat beberapa di antaranya satu per 


satu, mulai dari tool untuk mendengarkan. 





Audio player 

Tool untuk mendengarkan lagu sudah 
merupakan hal yang umum di Linux. Ter- 
dapat banyak sekali aplikasi yang dapat di- 
gunakan untuk keperluan tersebut. Berbagai 
format lagu pun didukung. Hanya, bebera- 
pa format dilindungi oleh paten sehingga 
codec-nya tidak bisa disertakan di dalam 
distribusi. Terlepas dari masalah tersebut, 
kita akan melihat beberapa aplikasi pemutar 
lagu yang dapat digunakan di Linux. 


XMMS 

Ini boleh dikatakan sebagai pemutar lagu 
de facto di Linux. Aplikasi yang memiliki 
user interface yang mirip dengan WinAMP 
di Windows ini memang sungguh hebat se- 
bagai pemutar lagu. Salah satu fiturnya yang 
paling luar biasa adalah dukungan plugin 
untuk berbagai hal. Mulai dari plugin untuk 
tampilan, plugin untuk memutar format 
lagu, plugin untuk output, plugin untuk vi- 
sualisasi sampai berbagai plugin lain di sana 
sini. 

Keunggulan lain diluar fitur adalah user 
interface, kesederhanaan, dan kestabilannya. 
User interface-nya yang menarik memung- 
kinkan kita untuk menggunakan XMMS 
tanpa harus menggerakkan mouse. Selain 
itu, kesederhanaannya dalam tampilan dan 
berbagai aspek lain menjadikannya cukup 
ringan dan mudah diinstal. Dan hebatnya, 
XMMS sangat stabil! Jarang sekali terjadi 
masalah ketika memutar lagu. 

Keterbatasannya adalah barangkali 
kurangnya update. Berbagai aplikasi seje- 








nis lain telah melengkapi dengan berbagai 
hal baru yang ada di dunia suara. Namun, 
apabila kebutuhan Anda hanyalah menyu- 
sun playlist dan memutar lagu, keterbatasan 
menjadi tidak terasa. 

Dengan adanya sistem plugin untuk 
format suara, XMMS mendukung hampir 
semua format populer. Apabila distribusi 
Anda tidak memaketkan dukungan untuk 
format tertentu, cobalah cari di Internet un- 
tuk plugin XMMS. 

XMMS dibuat oleh tim XMMS dan bisa 
di-download di http://www.xmms.org. 


Rhythmbox 
Rhythmbox merupakan aplikasi pemutar 
lagu, yang walaupun datang dengan user 
interface yang terlihat sederhana, namun 
sangat berfungsi dengan baik. Aplikasi ini 
merupakan aplikasi pemutar lagu default 
pada beberapa distribusi Linux populer. 
Kelebihan dari aplikasi ini adalah user 
tidak 


fungsi bisa diakses dengan shortcut, user 


interfacenya. Walaupun semua 
interface-nya sangat mudah digunakan, 
baik oleh user yang baru menggunakannya 
sekalipun. 

Kekurangan dari aplikasi ini barangkali 
adalah pustaka yang digunakan. Rhythm- 
box merupakan pemutar lagu untuk desk- 
top GNOME. Kebutuhan pustakanya cu- 
kup besar sehingga waktu loading cukup 
lama. 

Rhythmbox dibuat oleh 
(jorn@nl.linux.org) dan bisa di-download 


di http://web.rhythmbox.org/. 


Jorn Baayen 


n ne 
Ebiet G Ade - r= Untuk Sebuah Nama.ogg 
1 from Unknown by Unknown | Unknown 





Berlin, Germany (capital of state) 

lat = Ne 520 lon = 13,380 alt = 50m 

Admi i 1 Berlin 

F| Popu. nee atiol ogee 3317000 Rank = 1/state 2/continent 55/world 





Germany, Federal Republic of 

alee Euro, 100 cents (Deutsche mai 
International telephone code: +49 
Total area: 357021 km? 
Capital city: Berlin 





rk, 100 pfennige) [EUR (DEM)] 





[Teli 
Ebiet G Ade - Lagu Untuk Sebuah Nama.ogg Unkno Unkno' Unkno 3:50 kk Kk + 
Ebiet G Ade - Berita Kepada Kawan.ogg Unknown Unknown Unknown 5:40 k*k + Never 
Fatur - Selalu untuk selamanya.ogg Unknown Unknown Unknown 4:16 XA% Never 
Ebiet G Ade - Elegi Besok Pagi.ogg Unknown Unknown Unknown 3:51 Ak + Never Never 


Total population; 83029536 inhab 


> Berlin: CET+1/CEST+2, Last Sun Apr @2:00/Last Sun Nov @3;00 


zone? 
| Pee 18:30:88 CEST, Sunday 2 Ootobr 2005 


Fatur & Nadila - Kulakukan Semua Untukmu.ogg Unknown Unknown Unknown 3:53 www + + Never Never 
Ebiet G Ade - Titip Rindu BuatAyah.ogg Unknown Unknown Unknown 525 kki“ Never Never 
Ebiet G Ade - Seraut Wajah.ogg Unknown Unknown Unknown 4:47 kkk + + Never Never 
Ebiet G Ade - Aku Ingin Pulang.ogg Unknown Unknown Unknown 5:24 k*k * Never 











v 


8 songs, 37 minutes, 28.3 MB | 








[I Shuffle [— Repeat 








Audio player Rhythmbox. Xrmap, untuk menambah pengetahuan. 


38 INFOLINUX 12/2005 www. infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Audio creator/editor 

Audio creator umumnya adalah berupa 
tool untuk merekam lagu. Di Linux, banyak 
sekali tool sound recorder yang tersedia. Se- 
lain itu, kita juga akan membahas tool un- 
tuk melakukan ripping dari AudioCD. Dan, 
yang terakhir, kita akan membahas pula 
program yang dapat memberi efek pada 
lagu-lagu yang Anda miliki. 


krecord 

Krecord adalah program yang dapat digu- 
nakan untuk merekam suara dari line in 
device sound card. Anda bisa menancapkan 
mikrofon dan merekam suara Anda meng- 
gunakan program ini. 

Kelebihan dari krecord adalah user in- 
terface yang sederhana dan kestabilannya. 
User interfacenya dapat dimengerti oleh 
pengguna awam sekalipun. Kestabilannya 
juga luar biasa. Anda bisa merekam dengan 
tenang. 

Kekurangan dari aplikasi ini barangkali 
adalah pustaka yang digunakan. Krecord, 
sesuai namanya, adalah aplikasi perekam 
suara untuk desktop KDE. Pustaka yang 
digunakan menjadikan aplikasi cukup berat 
pada saat loading dan berjalan. 

Krecord dibuat oleh Gerd Knorr 
(kraxel@suse.de) dan dapat di-download di 
http://www. bytesex.org. 


Audacity 

Program ini merupakan salah satu aplikasi 
pemberi efek suara yang terbaik yang per- 
nah ada di dunia open source. Aplikasi ini 


24-hours Hotline Service 


970-8888 


dibangun dengan pustaka WxWidgets se- 
hingga dapat berjalan pada berbagai sistem 
operasi. 

Dengan Audacity, Anda bisa mengoreksi 
file suara tertentu, atau sekadar menambah- 
kan berbagai efek yang disediakan. Selain 
itu, Anda juga bisa mengobok-obok file 
suara yang Anda miliki. Semua kembali ke- 
pada kreatifitas Anda. 

Kelebihan dari aplikasi ini adalah fitur 
dan kestabilan. Fitur yang datang bersa- 
manya cukup banyak. Selain itu, aplikasi ini 
sangatlah stabil. Pustaka yang digunakan 
juga tidak terlalu banyak dan waktu load- 
ing-nya juga tidak terlalu lama. 

Kekurangan dari aplikasi ini adalah ba- 
rangkali adalah user interface yang sedikit 
kaku apabila dibandingkan dengan aplikasi 
sejenis di sistem operasi lain. 

Audacity dibangun oleh tim audacity 
dan dapat di-download di http://www.au- 
dacity.org. 


grip 

Grip merupakan aplikasi untuk memutar 
Audio CD sekaligus melakukan ripping. 
Program ini akan sangat membantu apa- 
bila Anda ingin ‘meng-copy’ lagu-lagu yang 
terdapat pada Audio CD ke harddisk Anda 
sesuai format yang diinginkan. 

Kelebihan dari aplikasi ini adalah user 
interface dan fleksibilitasnya. User inte- 
face-nya sederhana dan sangat mudah un- 
tuk digunakan. Sementara, aplikasi ini juga 
datang sangat fleksibel. Hampir semua dapat 
dikonfigurasi oleh user. Termasuk encoder 


Airordanie 





Mewarnai Liburan dengan Linux 





eksternal. Pengguna dapat pula meminta 
grip (dengan bantuan encoder eksternal) 
untuk melakukan ripping ke berbagai for- 
mat populer seperti MP3 dan OGG. 

Kekurangan aplikasi ini adalah waktu 
loading yang mungkin cukup lama disebab- 
kan karena pustaka yang digunakan. 

Grip dibuat oleh Mike Oliphant 
(oliphant@gtk.org) dan dapat di-download 
di http://www.nostatic.org/grip/. 


Audio Utilities 

Kita membagi utiliti untuk bekerja dengan 
file suara dalam dua kategori: konverter dan 
streaming server. Konverter berguna untuk 
mengonversi dari satu format ke format 
lain. Sangat berguna apabila Anda ingin 
meng-copy-kan file suara Anda ke sistem 
operasi lain (yang mungkin tidak mampu 
memutar format yang Anda miliki). Se- 
mentara, streaming server adalah server 
yang menyediakan fasilitas streaming me- 
lalui jaringan dalam memutar lagu. Dengan 
demikian, lagu tidak harus di-copy-kan ke 
harddisk. Streaming didukung oleh hampir 
semua pemutar audio populer. 


Sox 
Sox merupakan konverter audio yang pa- 
ling luar biasa yang pernah ada. Kemam- 
puan sox dalam mengonversi dari satu for- 
mat ke format lain sudah tidak diragukan 
lagi. Format yang didukung pun benar- 
benar luar biasa. 

Kelebihan dari program ini banyak seka- 
li. Mulai dari dukungan format file yang 





Wek 


Hosting Solution 


cirie io lyn e Ae hi 


nternet Access « Virtual Private Network + Data Center + Web Hosting « Domain Registration + Consulting 


PT SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA » Midplaza 2, 8th Floor, 


0800-1-BIZNET PT SUPRA PRIN 


okoan Tragia Blok E No. 33-35, Jl. Bypass Ngurah Rai, N 


www biznetid BIZNET. 


Accelerate Your Business 


570 8888, Fax (62-21) ! 








Mewarnai Liburan dengan Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








luar biasa banyak. Lebih dari cukup. Selain 
itu, sox juga sangat stabil. Kemampuan- 
nya pun tidak hanya melakukan konversi. 
Sox dapat digunakan pula untuk memutar 
lagu dan merekam dari line in sound card. 
Selain itu, dokumentasi pun sangat lengkap 
sehingga kita tidak akan kesulitan menggu- 
nakan aplikas ini. 

Kekurangan aplikasi ini barangkali pa- 
da user interfacenya. Anda harus terbiasa 
bekerja dengan command line untuk dapat 
menggunakan aplikasi ini secara optimal. 

Sox dibuat oleh 
(cbagwell@sprynet.com) 


Chris Bagwell 
dan dapat di- 


download di http://sox.sourceforge.net. 


Timidity 
Timidity sebenarnya merupakan pemutar 
MIDI yang sangat luar biasa. Lebih luar 
biasa lagi, timidity dapat menulis ke ber- 
bagai format suara dari informasi dalam 
file MIDI. Ini adalah fitur yang benar- 
benar hebat. Dengan demikian, Anda bisa 
‘mengonversi MIDI ke berbagai format 
populer seperti OGG. Dan, sistem yang 
tidak bisa memutar MIDI pun bisa me- 
nikmati musik yang Anda kirimkan. 
Kelebihan aplikasi ini terlalu banyak 
untuk disebutkan. Fitur, kestabilan dan do- 
kumentasinya benar-benar patut diberikan 
acungan jempol tinggi-tinggi. Aplikasi ini 
bahkan memiliki dukungan banyak user 


interface, mulai dari command line sampai 
GUI. 

Timidity dibangun oleh tim timidity dan 
dapat di-download di http://www.timidity.jp. 






L 
File Edit View Go 


Bas <P OMAARAFVe $ 


Bookmarks Plugins Window Settings Help 


Gnump3d 

Aplikasi ini merupakan streaming server 
sederhana yang mengizinkan kita untuk 
melakukan streaming format MP3 dan 
OGG melalui jaringan. Fitur yang datang 
bersamanya cukup banyak. 

Kelebihan dari aplikasi ini selain fitur 
adalah web interface yang cukup menarik. 
Anda bisa menavigasi ke interface web-nya 
untuk melakukan beberapa pengaturan un- 
tuk memutar lagu. 

Kekurangan dari aplikasi ini barang- 
kali adalah Anda harus mengedit sendiri 
file konfigurasi untuk mengatur cara kerja 
gnump3d. 

Gnump3d dibangun oleh Steve Kemp 
(steve@steve.org.uk) dan dapat di-download 
di http://www.gnump3d.org. 


Bekerja dengan animasi 
Walaupun gambar dan suara sudah begitu 
menarik, kartu ucapan biasanya akan lebih 
menarik lagi apabila disertai animasi. Saat 
ini, kita mengenal cukup banyak format 
animasi yang populer. Di antaranya adalah 
format Macromedia Flash dan GIF animasi. 
Format yang pertama saat ini jauh lebih 
populer, namun di Linux, hanya player-nya 
lah yang tampil sempurna. Kita memang 
bisa membuat flash dengan menggunakan 
OpenOffice.org, atau skrip-skrip custom 
dengan bahasa PHP atau Python karena be- 
berapa pustaka sudah tersedia. Namun, sa- 
yangnya, tool yang terintegrasi dan sebagus 
di Windows belum tersedia. 

Oleh karenaitu, pembahasan tentang ani- 





Q E Location | 
- 





masi akan kita fokuskan ke GIF animasi, se- 
hubungan dengan sudah matangnya player 
dan creator di Linux. Animasi GIF memang 
tidak akan sekomplit dan secanggih animasi 
flash, namun diharapkan tetap bisa mem- 
berikan nuansa lebih dalam karya Anda. 


Player animasi 

Untuk player animasi, kita tetap akan mem- 
bahas player untuk Flash dan GIF animasi, 
walaupun playernya satu aplikasi: Mozilla. 
Aplikasi ini mampu memutar Flash karena 
plugin yang disediakan oleh Macromedia. 
Sementara, kemampuan memutar GIF ani- 
masi sudah tersedia sejak awal-awal. Mozil- 
la yang akan kita gunakan adalah Mozilla 
Firefox. 


Mozilla Firefox 
Aplikasi ini sudah sangat populer. Hampir 
setiap pengguna Internet pasti pernah men- 
dengar atau menggunakan rubah api ini. 
Oleh karena itu, pembahasan tidak akan 
kita fokuskan pada aplikasi itu sendiri. Kita 
akan lebih melihat pada plugin flash player. 
Agar Firefox dapat memutar flash, pas- 
tikan Anda menginstall paket flash-player 
yang datang bersama distro Anda. Apabila 
distro Anda tidak memaketkannya, Anda 
bisa men-download-nya di Internet melalui 
fasilitas yang telah disediakan oleh Firefox. 
Untuk memastikan bahwa Firefox Anda 
mampu memutar flash, berikanlah alamat 
berikut untuk dikunjungi: about:plugins. Ke- 
mampuan plugin flash ini sangat baik karena 
dibuat oleh Macromedia. Kita dapat memu- 


Window Help 














Select Year & Images 























oe oo 
Create Calendar 
oe @ oe 








— Select Year 


2448x1935 





(zoos 




















r Select Images 














2448x1632 











Jan Feb Mar 




















Aug Sep 














Left click on Months to Select Images. Right click to Clear Month 
You can also drag and drop images onto the Months 














a Help ~ | 

















| File written by Adobe Photoshop?? 5.2 




















January 








Wed Thu Fri Sat Sun 





ak) 














Joo1 JPG 2448x1885 @ 15%| 











Membuat kalender dengan Gwenview. 


40 INFOLINUX 12/2005 


Kalender yang dihasilkan oleh Gwenview. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





tar flash yang dilengkapi dengan suara. 

Untuk dukungan GIF animasi, kita tidak 
perlu menginstal paket tambahan lagi kare- 
na telah didukung dari browsernya. 

Untuk membuka flash ataupun GIF ani- 
masi, cukup akses menu File|Open file dan 
pastikan Anda memfilter tipe file dengan 
memilih All Files. 


Pembuat animasi 

Untuk tool pembuat animasi, kita akan 
memfokuskan pada animasi GIF, seperti 
telah disebutkan sebelumnya. Tool yang 
akan dibahas adalah ImageMagick (telah 
dibahas sebelumnya, sehingga kita hanya 
akan membahas pada tool animate dan con- 
vert yang datang bersamanya). 


Animate dan convert (ImageMagick) 
Animate merupakan program yang datang 
bersama paket ImageMagick. Program ini 
akan mengambil serangkaian gambar se- 
bagai parameter dan akan menampilkan 
animasinya di X. Program ini juga dapat 
menampilkan GIF animasi. Sementara, con- 
vert adalah program yang dapat digunakan 
untuk mengonversi satu format gambar 
ke format gambar lainnya. Convert dapat 
diminta untuk mengonversi serangkaian 
gambar menjadi satu gambar GIF animasi 
(dengan disertai delay setiap gambarnya). 
Berikut ini adalah contoh penggunaan 
animate untuk menganimasikan deretan 
gambar 001.jpg, 002.jpg, 003.jpg, 004.jpg 
dan 005.jpg: 
$ animate ØøØ1.jpg 002.jpg 903. 
jpg 084.jpg 885.jpg 


Untuk memberikan delay antara se- 
tiap gambarnya, berikanlah opsi -delay, 
yang akan membutuhkan argumen berupa 
satuan waktu 1/100 detik. Sebagai contoh, 
untuk menganimasikan kelima gambar se- 
belumnya dengan delay 1 detik, kita akan 
memberikan perintah berikut ini: 

$ animate -delay 100 991. jpg 
292.jpg 803. jpg 004. jpg 005.jpg 


Untuk membuat GIF animasi dari gam- 
bar-gambar JPEG tersebut, gunakan perin- 
tah convert seperti contoh berikut: 

$ convert -delay 100 Q@@1.jpg 
292.jpg 803. jpg 004. jpg 805. jpg 
my. anim.gif 


Sebuah file dengan nama my. anim.gif 
akan dihasilkan. Gunakan Mozilla Firefox 
ataupun animate untuk memutarnya. 
$ animate my anim.gif 


Game dan aplikasi pengisi liburan 
Bagi Anda yang tidak kemana-mana selama 
liburan, memainkan game adalah salah satu 
kegiatan yang dapat dilakukan. Linux me- 
nyertakan sejumlah game dan aplikasi pe- 
ngisi liburan yang menyenangkan. Namun, 
kali ini, kita akan membahas game-game 
dan aplikasi yang dapat digunakan untuk 
menambah pengetahuan kita. 


xrmap 

Xrmap merupakan aplikasi peta dunia yang 
juga datang dengan informasi sangat rinci 
tentang negara-negara di dunia ini. Selain 
informasi, aplikasi ini juga datang dengan 
lagu kebangsaan setiap negara. 

Anda bisa mengisi waktu liburan dengan 
melihat informasi tentang berbagai negara. 
Beberapa informasi sangat menarik dan sa- 
yang untuk dilupakan. 

Xrmap dibuat oleh tim xrmap dan bisa 
di-download di http://freshmeat.net/proj- 


ects/sunclock/. 


Garlic 
Garlic 
molekul yang sangat menarik untuk di- 


merupakan aplikasi penampil 
gunakan. Proyek yang disponsori oleh ke- 
mentrian ilmu pengetahuan dan teknologi 
Republik Kroasia ini tampil begitu memikat 
dan sangat bisa dijadikan alat bantu untuk 
mempelajari mata pelajaran Kimia ataupun 
mata pelajaran sejenis. Jauh lebih menarik 
daripada membaca buku pelajaran wajib di 
kelas. 

Garlic dibuat 
(zucic@garlic.mefos.hr) dan dapat di-down- 
load di http://garlic.mefos.hr/garlic/. 


oleh Damir Zucic 


Simutrans 
Simutrans adalah game yang dapat digu- 
nakan untuk menyimulasikan pembangun- 
an infrastruktur transportasi. Bagi Anda 
yang tertarik akan transportasi, mainkanlah 
game ini selama waktu senggang Anda. Si- 
mutrans didesain dengan sangat menarik 
dan sangat menantang. 

Simutrans dibangun oleh Hansjoerg 
Malthaner (hansjoerg.malthaner@gmx.net) 


www.infolinux.web.id 





Mewarnai Liburan dengan Linux 





dan dapat di-download di http://www.si- 
mutrans.de/. 


Asc 
Asc adalah singkatan dari Advanced Strategic 
Command, sebuah game turn based strategy 
yang dapat Anda gunakan untuk mengasah 
otak selama masa-masa senggang. Permain- 
an dapat dilakukan melawan Al atau user 
lainnya. 

Asc dibangun oleh Martin Bickel 
(bickel@asc-hg.org) dan dapat di-download 
di http://www.asc-hg.org/. 


Kado liburan: kalender 

Ingin memberikan kado yang personal 

kepada orang yang Anda sayangi? Kenapa 

tidak memberikan kalender? Apalagi kita 

bisa membuat kalender yang menarik di 

Linux. 

Program yang akan kita gunakan untuk 
membuat kalender adalah program gwen- 
view yang telah kita bahas sebelumnya. 

Berikut ini adalah langkah-langkah un- 
tuk pembuatan kalender: 

@ Siapkan 12 gambar, yang masing-ma- 
singnya akan digunakan untuk gambar 
bulan 1 sampai bulan 12. 

@ Jalankan gwenview (kemudian aktiflah 
di direktori yang mengandung gambar- 
gambar yang telah disiapkan) dan pilih- 
lah menu Plugins |Tools|Create Calendar. 

@ Sebuah dialog akan ditampilkan. Pilihlah 
ukuran kertas dan layout yang diingin- 
kan. Klik Next. 

@ Langkah berikutnya, pilihlah tahun yang 
diinginkan (misal 2006). Setelah itu, un- 
tuk setiap icon yang merepresentasikan 
bulan, kliklah dan pilihlah gambar yang 
diinginkan dari dialog yang tampil. Klik 
Next setelah semuanya selesai. 

@ Kalender siap dicetak. Klik tombol Next. 

@ Pada dialog print yang tampil, pilihlah 
output yang diinginkan, apakah ke 
printer atau ke file (PDF dan PS). Setelah 
itu, cetaklah. 

@ Pembuatan kalender pun selesai dan ka- 
lender siap dikirimkan. 


Demikianlah pembahasan utama kita 
kali ini. Selamat berlibur dan selamat ta- 
hun baru 2006 untuk Anda, pembaca setia 
InfoLINUX. Tahun depan, tahun yang lebih 
baik lagi untuk kita semua, dan Linux.) 


INFOLINUX 12/2005 4| 





PT Invosa Systems 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 














Pemanfaatan Lin 
Perusahaan IT Soli 
Automation System 


Jumlah pengembang aplikasi Linux yang men-develop aplikasi a a utom 
industri manufaktur masih sangat sulit ditemukan di Indonesia. Selain membuti 








| Tutorial 














= 









bidang programming, juga dibutuhkan analytical skill dalam bidang control Poet 


ndustri manufaktur atau yang biasa 
| sete dengan pabrik, saat ini sudah 

banyak yang mengimplementasikan 
teknologi TI untuk menunjang kegiatan 
operasionalnya. Dengan menggunakan TI, 
perusahaan tersebut dapat lebih mudah me- 
nentukan berapa banyak produk yang akan 
dihasilkan, menghitung ongkos produksi 
yang dikeluarkan, monitoring mesin yang 
rusak, perhitungan berapa banyak penjual- 
an yang telah dilakukan, mengamati kon- 
disi keamanan lingkungan perusahaan pada 
malam hari, dan sebagainya. 

Sayangnya, industri manufaktur yang 
ada di Indonesia masih banyak yang meng- 
andalkan pembuatan system beserta sup- 
port-nya kepada perusahaan software de- 
velopment dari luar negeri. Pada akhirnya, 
harga jasa yang harus dibayarkan oleh me- 
reka menjadi sangat mahal. 







13:30: 00 





| 133512 


RAMOS, salah satu aplikasi buatan PT INVOSA. 


42 INFOLINUX 12/2005 


LL 
AI SS 


Home | Monitor | Records | System Setting | Camera Setting | About Us 


“183100 


Hal ini tentu menjadi kesempatan yang 
baik bagi para pengembang software lokal 
untuk meraih pasar tersebut. Dari beberapa 
perusahaan software development lokal di 
Indonesia, hanya ada beberapa yang men- 
jadikan target market-nya adalah perusa- 
haan manufaktur dari Jepang. Salah satu- 
nya adalah PT Invosa Systems (INVOSA), 
yang berlokasi di daerah Kawasan Industri 
Cikarang. PT INVOSA sendiri bergerak di 
bidang IT Solution, Automation System 
dan Business Service. Untuk produk Auto- 
mation System, sudah ada beberapa produk 
yang telah dihasilkan oleh PT INVOSA. Be- 
berapa diantaranya software untuk identi- 
fication, analysis dan control system untuk 
pengilangan minyak, SMS Data Center un- 
tuk informasi, sistem untuk memonitoring 
keamanan lingkungan perusahaan, dan se- 
bagainya. 














[Du EN JP 





ÂJ Camera Images 
a cam0i 
E 2004 
| 68 Desember 
| faa 20 
| en 
ag 2005 


13:32:00 


www.infolinux.web.id 


Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
penggunaan sistem operasi Linux di PT IN- 
VOSA, kami telah mewancarai direktur PT 
INVOSA, Bagus Mahawan, pada pertengah- 
an Oktober 2005, berikut rangkumannya. 


Penggunaan Linux di PT INVOSA 


Selain digunakan dilingkungan server, 
sistem operasi Linux juga digunakan di PT 
INVOSA untuk software development. Ham- 
pir semua aplikasi yang telah dihasilkan 
oleh PT INVOSA menggunakan tool-tool 
berbasis open source. 

“Sistem operasi Linux kami gunakan 
untuk lingkungan server perusahaan seperti 
untuk mail server, web server, dan SVN ser- 
ver. Selain digunakan untuk server, selain 
itu sistem operasi Linux juga digunakan un- 
tuk internal portal. Jadi semua bisnis Infor- 
mation System dikumpulkan dalam sebuah 
server. Internal portal di sini terbagi lagi atas 
dua bagian, yaitu server untuk lingkungan 
engineering dan server untuk lingkungan 
manajemen. Bahkan di lingkungan client 
kami, jika customer tidak meminta khusus, 
kita akan merekomendasikan Linux,” terang 
Bagus Mahawan. 

Untuk penggunaan distro linux di PT 
INVOSA, Bagus menerangkan kalau mulai 
dari Debian, Fedora, Slackware, dan lain- 
nya, sudah digunakan di PT INVOSA. 

Ketika disinggung apa alasan PT INVO- 
SA menggunakan Linux, Bagus menjawab 
kalau Linux itu lebih robust dan license free, 
itu alasan Linux digunakan di lingkungan 
PT INVOSA. 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Bagus Mahawan, Direktur PT Invosa Systems. 


PT INVOSA dan Automation System 
Salah satu bidang pekerjaan yang masih sulit 
ditemukan di perusahaan-perusahaan lokal 
adalah bidang automation system. Automa- 
tion system sendiri merupakan gabungan 
antara aplikasi software dengan hardware. 
Yang sulit dari pembuatan aplikasi system 
autoamtisasi adalah harus mengetahui secara 
baik karakteristik suatu hardware, sebelum 
dapat membuat system software yang dapat 
bekerja sama dengan hardware tersebut. 

Beberapa automation system yang sudah 
dibuat oleh INVOSA di antaranya RAMOS, 
yaitu suatu sistem informasi yangmengintegra- 
sikan berbagai media penangkap gambar, 
perekam suara, komputer, dan media-komu- 
nikasi mobile menjadi suatu sistem informasi 
yang bersifat online dan dapat diakses dari 
mana saja. Selain itu, ada juga automation 
system untuk menganalisis, mengidentifikasi, 
dan mengontrol kondisi proses pengilangan 
minyak di sebuah perusahaan client. 


Bahasa Pemrograman yang Digu- 
nakan 

Ketika kami tanyakan bahasa pemrograman 
apa saja yang digunakan untuk development 
software di INVOSA, Bagus menjelaskan 
bahwa banyak bahasa pemrograman di du- 
nia Linux yang digunakan untuk pembuat- 
an produknya. 

“Untuk engine produk automation sys- 
tem yang kita buat, kebanyakan kami meng- 
gunakan Bahasa C dan Java untuk pembuat- 
annya. Untuk program yang membutuhkan 
tampilan web, kami menggunakan PHP dan 
kawan-kawan. Sedangkan untuk program 
desktop, kami menggunakan Lazarus, yaitu 
suatu bahasa pemrograman open source 


yang menyerupai Delphi di dunia Windows. 
Kami juga menggunakan PERL, python, dan 
yang lainnya,” jelas Bagus Mahawan. 


Client-dient PT INVOSA 

Ketika ditanyakan mengenai client-cli- 
ent yang dimiliki oleh PT INVOSA, Bagus 
menjelaskan kalau client-client PT INVOSA 
kebanyakan adalah industri manufaktur 
yang berasal dari Jepang. Sebut saja mulai 
dari MalTech Inc Japan, Adaptex Inc Japan, 
Kenei Corp, PT Panasonic Gobel Indonesia, 
dan banyak lagi. 

“Kebetulan background saya Jepang, 
karena kebetulan saya sudah 15 tahun be- 
rada di Jepang, sehingga saya memiliki 
banyak relasi di sana. Ketika balik ke sini 
untuk mendirikan perusahaan, akhirnya PT 
INVOSA memiliki target market sendiri, 
yaitu perusahaan-perusahaan Jepang, baik 
yang ada di Indonesia maupun yang ada di 
Jepang,” jelas Bagus. 


Produk-produk PT INVOSA 

Ada beberapa produk yang telah dihasilkan 

oleh PT INVOSA, yang mana produk-produk 

ini dibuat dengan menggunakan platform open 
source, di antaraya sebagai berikut: 

1. RAMOS. Sebuah security sistem yang 
bersifat online dengan memanfaatkan 
jaringan luas (WAN, Internet). 

2. D' La Gate. Sebuah system software pe- 
ngelolaan pesan untuk berbagai macam 


Sekilas PT Invosa Systems 





PT Invosa Systems 





kepentingan seperti usaha, lembaga 
pemerintah dan swasta yang berfokus 
pada Interaktif SMS terpadu. 

3. ItsQute. Solusi untuk meningkatkan 
Customer Satisfation dalam bidang antri- 
an. 

4. miniSCARA. Suatu SCARA robot yang 
dirancang menjadi robot yang sangat 
efektif dalam ukurannya, murah tetapi 


memiliki performance yang tinggi. 


Harapan terhadap pengguna dan 
pengembang Linux di Indonesia 

Apa harapan INVOSA terhadap peng- 
guna dan pengembang Linux di Indone- 
sia. “Yang pertama untuk para pengguna, 
pesan saya adalah mari kita gunakan dan 
familiar dengan Linux, karena Linux sudah 
mencapai level desktop use. Kembangkan 
penggunaan linux mulai dari lingkungan 
kita sendiri, agar bisa menyebar terutama 
ke institusi seperti sekolah, pemerintahan, 
rumah sakit, dan sebagainya,” terang Bagus 
Mahawan. 

“Sedangkan untuk para pengembang/de- 
veloper Linux, (sorry kritikan agak pedas), 
di Indonesia masih banyak yang “Linux se- 
lebriti”, yaitu kelihatan seperti pakar Linux 
tetapi belum kelihatan bentuk kontribusinya 
terhadap kemajuan/penyebaran linux,” 
tambah Bagus Mahawan seraya mengakhiri 
pembicaraan. A 
Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 


PT INVOSA Systems (INVOSA) didirikan tahun 2004 oleh Bagus Mahawan 
s berlatar belakang kepedulian para pendiri INVOSA terhadap perkemban- 
gan teknologi TI di Indonesia. Bagus Mahawan yang sejak tahun 1988- 
2003 berada di Jepang untuk studi, melihat perkembangan teknologi 


Invosa Systems 


informasi di Jepang tergugah untuk berperan serta dalam peningkatan 


teknologi informasi di Indonesia. 
Di samping itu, market bisnis TI di Indonesia, baik segmen menengah ke bawah maupun 
ke atas, masih terbuka luas dan cukup menjanjikan. Melihat kondisi aktual di atas, Bagus 
Mahawan mendirikan PT INVOSA Systems, yang cikal bakalnya sudah dirintis sejak tahun 


2003 di Jepang. 


INVOSA bergerak di bidang otomasi yang berbasis TI, yang tidak semata-mata hanya 
sebagai perusahaan pengembang perangkat lunak, tetapi juga memberikan solusi otomasi 
yang berbasis pada IT dan juga pelayanan bisnis. 

INVOSA didukung oleh para tenaga ahli yang berkualitas di bidang Informatika dan bidang 
elektronik yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan perangkat lunak, perancan- 


gan sistem elektronika dan sistem kendali. 


Untuk mengetahui lebih detail tentang PT INVOSA Systems beserta produk dan contact 
perusahaan, Anda dapat membuka situs http://www.invosa.com. 


www.infolinux.web.id 





INFOLINUX 12/2005 43 


APA SIH SEBENARNYA... 





Lebih Mendalam tentang HDL? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Apa Sih Sebenarnya... 





Bagian 4 dari 4 Artikel 


HARDWARE DESCRIPTION 
LANGUAGES 


Mengakhiri pembahasan mengenai HDL alias “bahasa mesin” yang sepertinya tidak ada 
habis-habisnya ini, Marco Fioretti memperlihatkan bagaimana desain HDL serta peman- 
faatan Linux untuk membangun HDL. 


Apakah desain-desain HDL bisa dibuat 
seportabel software? 

Maksud Anda seportabel seperti bahasa 
Java? “Buat sekali, jalankan di mana saja”? 
Ya, tentu saja bisa, jika Anda hanya menulis 
pada level RTL saja; dan Anda mempartisi 
modul-modul Anda dengan benar (apa yang 
cukup cepat pada satu silikon mungkin ti- 
dak berjalan pada silikon lainnya, yaitu yang 
lebih lambat), dan jangan menggunakan 
modul-modul RTL vendor tertentu, dan 
jangan mengatur ulang fungsi-fungsi bool- 
ean RTL Anda untuk mengambil sebagian 
dari area..., tapi hanya dikhususkan pada 
keluarga silikon ini. Lihat kan masalahnya? 
Lebih serius lagi, HDL seperti halnya C: 
jika dibuat dan berstruktur yang sesuai dari 
awal, maka akan memiliki performa yang 
sedikit menuju maksimum, tetapi bekerja 
dengan usaha yang nihil atau sangat sedikit 
pada berbagai keluarga silikon yang berbe- 
da-beda. Jika tidak..., setiap waktu kembali 
ke keyboard. 


Software dites dengan menjalankannya 
pada hardware. Bagaimana caranya 
mengetes desain HDL? Apakah harus 
membuat chip-nya? 

Dengan membuat tes bench: sebuah modul 
HDL yang menginisiasikan desain yang se- 
benarnya, menghasilkan input-input yang 
sama dengan yang akan diterima oleh chip 


44 INFOLINUX 12/2005 


yang asli, dan di-dump ke sebuah log ASCII 
atau ke beberapa grafik database semua 
yang diperlukan untuk diteliti untuk dipu- 
tuskan jika desainnya benar. Membuat dan 
menjalankan tes bench yang baik bisa (dan 
harus) memerlukan waktu yang lebih lama 
dibanding membuat kode aslinya. Kalau 
tidak, chip tersebut bisa rilis di pasaran 
dengan sebuah super CPU yang tidak dapat 
mengatasi pembagian kerja dengan benar. 
Tentu saja, ini hanya sebuah contoh kasus, 
bukan? 


Hardware digital diciptakan dari kum- 
pulan transistor dan menghubungkan 
kabel-kabel pada silikon. Bagaimana 
agar kita bisa menuju ke sana dengan 
berangkat dari model-model ASCII? 

Ups, benar. Kita harus memperkenalkan 
model yang bagus ini suatu saat nanti. Setelah 
desain telah lulus dari simulasi apapunlah 
yang bisa Anda lakukan (ingat dengan pem- 
bagian kerja yang gagal tadi...) ini waktunya 
untuk melakukan perpaduan logika. Proses- 
proses ini mengonversi desain HDL pada 
level RTL atau gate ke sebuah netlist: seperti 
sebuah peta Carnot yang sangat besar dari 
semuanya, yangmendeskripsikan fungsiona- 
litas dalam bahasan register dan dasar dari 
gerbang-gerbang boolean: AND, NAND, 
OR, XOR dan seterusnya. Biaya per seat dari 
industri perpaduan standar ASIC bisa de- 


www.infolinux.web.id 


ngan mudah menyamai dana tahunan dari 
sebuah kota kecil. 

Ketika netlist telah disimulasikan, layout 
model sudah siap untuk dibuat: masing- 
masing jenis dari gerbang boolean dikon- 
versikan ke sebuah cluster yang ekivalen 
(cluster ini telah didefinisikan sebelumnya) 
dari transistor. Semua cluster ditempatkan 
dalam posisi yang kurang lebih random 
(sembarang) pada silikon. Ruang yang 
tersisa di antara cluster digunakan untuk 
menggambar strip-strip metal yang meng- 
hubungkan masing-masing transistor ke 
transistor lainnya. 

Jika dan ketika semua kabel yang pen- 
ting telah terpasang dengan sukses, timing 
sudah diperiksa: jika satu buah kabel yang 
menyebarluaskan sinyalnya lebih lambat 
dibandingkan dengan kecepatan yang dibu- 
tuhkan, proses kemudian diulang kembali, 
kadang-kadang dimulai dari tahap perpa- 
duan. Konstrain dapat didefinisikan untuk 
menjamin bagian-bagian kritis tertentu 
akan dibiarkan sesuai yang diinginkan oleh 
pembuat desain. 


Kedengarannya repot sekali, seperti 
ketika melakukan kompilasi kernel atau 
OpenOffice.org... 

Oh tidak, ini jauh lebih parah dibandingkan 
keduanya tersebut. Setiap percobaan akan 
pasti memerlukan RAM hingga Gigabyte 


Tutorial 


APA SIH SEBENARNYA... 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 











Lebih Mendalam tentang HDL? 











Bana ema Bam E Aa —— jan (www.opencores.org) merupakan contoh 
Janus Verilog | Verilog Resources yang paling tepat: mereka memiliki makro- 





Compiler for Run Time Reconfiguring Applications 





makro kompleks yang sangat banyak, su- 


The Java based Hardware Description Language: JHDL 


the page of links to the IEEE Verilog Standardi 






ources which are available here; including an free editing mode for the verilog . . . . 
nderstanding verilog, and verification in general; links to tools that we have dah terbukti pada desain- desain asli beb as 
» 


What is Verilog? 







diperoleh di bawah lisensi GPL atau yang 


(Ref. The Verilog 
guage used to design and document electronic systems. Verilog HDL allows designers to design at 
most widely used HDL with a user community of more than 50,000 active designers. 


mirip dengan GPL. 





esign Automation) in 1985. 
algorithm. Verilog HDL was desi 


Apakah desain HDL mungkin dibuat di 
Linux? 
Sebagian besar mungkin. Kalau tidak, buat 


T a single integrated API that allows the designer to express circuit 





apa kita membahas mengenai HDL di maja- 








MAX plus | > ol Assign Utlitics Options Window He 
emas Capturing (esis Doim Se) (im 


Eile Edit View Go Bookmarks Tools Help 
<- $- BOB O mipisopensowce etha.civemacsivhd-mode mmi “wu L 
Emacs VHDL Mode 


far editing VHDL code. 
naint: 


lah ini? Dalam tahun-tahun terakhir, Linux 





VHDL Mode is an Emacs major mode fo 
This mode was developed by Reto Zimmermann 


telah banyak sekali mengenali beberapa pe- 


(maintainer) and Rod Whitby 








main EDA yang besar: perusahaan-perusa- 




















haan seperti Synopsys, Cadence, dan Men- 


© Syntax highlighting 


tor semuanya menawarkan versi Linux dari 
ien sebagian besar produk yang mereka tawar- 
kan; sementara beberapa vendor lainnya, 


seperti ASIC dan FPGA turut mengguna- 





kannya. Linux benar-benar sangat berteri- 


J Emacs (recommended) and XEmacs 


o Screenshot 


Situs-situs yang menyediakan informasi mengenai Hardware Description Language 
dikenal dengan JHDL, HDL keluaran Verilog yang dikenal dengan Verilog HDL, hingga penggunaan Emacs dalam memba- 
ngun HDL. Serta diperlihatkan desain skematik dari struktur pembanguan HDL. 


makasih untuk alasan yang sama, kenapa 


(HDL), dari HDL berbasis Java yang 


Linux menjadi populer dalam bidang lain: 
ladang simulasi sekeras batu bisa bertahan 
dalam komoditas hardware, tanpa label 


dan berakhir beberapa jam hingga beberapa 
hari (bahkan lebih dari seminggu): Anda 
pasti tidak ingin mendekati pembuat desain 
HDL server lagi payah saat layout hari ke- 


untukmu. 

Jangan putus asa dulu. Beberapa proyek 
hardware memang sudah diperlakukan 
dibawah lisensi open source. Opencores 


harga dari Solaris atau platform Unix tra- 
disional lainnya. Linux nantinya akan hadir 
dalam bidang HDL, tapi di sana nantinya 
akan menetap. ALXF52 


sepuluh, tinggal beberapa jam lagi sebelum 


berakhir... 


Bisakah desain HDL menjadi open 
source? 

Tentu saja: kode adalah kode. Penulis 
kode tersebut dapat melisensinya dengan 
cara yang dia inginkan. Perbedaan terbe- 
sar dengan penghargaan terhadap software, 
tentu saja, yaitu Anda bisa membuat dan 
menggunakan Linux dengan hanya meng- 
gunakan PC yang relatif murah. “Mema- 
nufaktur* sebuah Pentium Clone asli dari 
desain HDL Anda, meskipun demikian, 
bisa dibuktikan hanya dengan sebuah bit 
lebih sulit. Hardware baru bisa Bebas se- 
perti dalam Kebebasan, bukan Bebas yang 
gratis. Anda pertama harus menjual semua 
daerah Anda (termasuk penduduknya) un- 
tuk membeli peralatan yang diperlukan dan 
orang-orang untuk menjalankannya. Cara 
alternatif, Anda bisa dengan hanya menjual 
tetangga-tetangga Anda (hi hi, dapat dua 
burung dengan lempar sebuah batu!) untuk 
meyakinkan beberapa relawan silikon yang 
masih ada untuk melakukan pekerjaannya 





Tool-tool open source untuk HDL 


Bagaimana untuk mencoba kemampuan scripting Anda ke desain hardware? 

Bahasa-bahasa HDL memungkinkan untuk membuat tulisan desain hardware digital dalam 
teks ASCII tua. Quantitas teks ASCII yang besar, bahkan sering bertaburan hingga ribuan file. 
Berita baiknya adalah: dimanapun terdapat jumlah teks dan file yang sangat besar yang perlu 
untuk diatur secepat mungkin, semua pengalaman scripting Unix tradisional Anda masih valid 
untuk digunakan. Pembuat desain HDL yang sangat jago bisa sangat sering mengajarkan awk, 
sed, fing, perl, dan one-liner yang tak hingga ke sysadmin-sysadmin veteran. 

Seperti yang sering terjadi dengan open source, mereka tidak perlu melakukannya se- 
tiap saat. Sudah tersedia banyak sekali tool GPL untuk menghasilkan file-file dan template 
HDL, menghubungkan masing-masing file-file tersebut, melakukan simulasi otomatis, dan 
melakukan perpaduan, dan lain sebagainya. Perl dan TCL merupakan bahasa yang paling 
sering digunakan: TCL juga sudah di-embed dalam beberapa simulator komersial, sehingga 
siapa saja dapat menggunakan atau menggabungkan skrip-skrip yang sudah ada tepat ke- 
dalam sebuah simulasi. 

Sebelum Anda bertanya, ya benar, Emacs benar-benar memiliki keduanya, Verilog (www. 
verilog.com/verilog-mode.htm atau www.veripool/verilog-mode veritedium.html) dan 
mode-mode VHDL (http://opensource.ethz.ch/emacs/vhdl-mode.html), dengan pilihan biasa 
dari makro-makro multijari yang terus bertambah untuk mengotomatisasi penghasilan kode 
atau simulasi makan siang. Editor lainnya dengan dukungan HDL yang baik adalah NEdit. 

Portal online utama untuk sumber-sumber yang membahas hal-hal seperti ini adalah 
www.tclforeda.org dan www.openeda.org (EDA kependekan dari Electronic Design Automa- 
tion). Sebuah simulator Verilog gratis adalah Icarus, yang dapat diperoleh di http://icarus. 
com/eda/verilog/. 


INFOLINUX 12/2005 45 


www.infolinux.web.id 





Solusi Kami Buat Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di Klinik@infolinux.co.id. 


User punya URL sendiri? 
InfoLINUX yang terhomat. 
Bagaimana caranya agar si user 
mempunyai alamat url sendiri. Misalnya 
untuk user ade, bagaimana agar user ade 
bisa mempunyai homepage pribadi di 
http://localhost/-ade. 
Saya sudah mencoba melakukan peng- 
aturan pada beberapa langkah berikut: 
1. Membuat direktori public html de- 
ngan perintah: 
$ mkdir /home/ade/public html 


2. Mengubah permission dari direktori 
public html tersebut dengan perintah: 
$ chmod 755 
/home/ade/public html 


3. Membuat file index.htm yang isinya 
“hello world”. 


Nah, kemudian saya test di browser 
dengan alamat url “http://localhost/-ade”, 
namun nyatanya kok gak berjalan sesuai 
yang saya harapkan, malah yang muncul 
peringatan error: “403 Forbidden”. 

Saya sudah mengubah kepemilikannya 
kepada apache dengan perintah: 

$ chown -R apache.apache 
/home/ade/public html 


akan tetapi tetap saja gak berhasil. 


Nurul Hidayati — via e-mail 


Nurul yang terhormat. 

Cara yang paling tepat untuk men- 

cari penjelasan pesan error tersebut 
adalah dengan melihat file log dari Apache. 
File log Apache ini dapat Anda temukan di 
dalam direktori /var/log/httpd atau /var/log/ 
apache2 untuk distro SUSE Linux. 

Kemungkinan, Nurul belum melakukan 

konfigurasi UserDir pada file httpd.conf. 
Karena, pada Apache, konfigurasi User- 
Dir ini dibuat “disable” secara default. File 
httpd.conf ini bisa Anda temukan di /etc/ 
httpd/conf/httpd.conf atau /etc/apache2/ 
httpd.conf untuk distro SUSE Linux. 


46 INFOLINUX 12/2005 


Edit file httpd.conf tersebut dan temu- 
kan bagian baris: 
# UserDir: The name of the 
directory that is appended onto 
a user's home 
# directory if a -user reguest 
is received. 


# 
<IfModule mod_userdir.c> 
# 


# 
UserDir disable 


# 


# 
#UserDir public html 


</IfModule> 


Ganti baris 
UserDir disable 
#UserDir public_html 


menjadi 
#UserDir enable 
UserDir public_html 


Sekarang, restart service apache agar pe- 
rubahan yang baru saja dilakukan dapat 
diterapkan oleh apache. Jalankan perintah: 
# /etc/init.d/httpd restart 


atau jika Anda menggunakan distro 
SUSE Linux, jalankan perintah: 
# /etc/init.d/apache2 restart 


Trik perintah menghapus file 

Hello InfoLINUX! 

Ada pertanyaan sederhana nih. Sa- 
ya kalau di DOS bisanya kalau mau meng- 
hapus file dengan cara ini: 

Cele polka, Ss 


Nah, kalau di Linux, perintahnya 
bagaimana agar menjalankan instruksi 


www.infolinux.web.id 


seperti di atas. Karena, saya sudah meng- 
gunakan perintah: 
$ rm -R *. bak 


kok tetap nggak bisa ya? 


Anon - via e-mail 


Hello juga Anon, 
Mungkin yang Anda maksudkan 
adalah menghapus semua file yang 
namanya berakhiran “.bak” secara rekursif 
mulai dari direktori Anda sekarang hingga 
ke dalam subdirektori-subdirektorinya. 
Salah satu caranya dengan perintah: 
$ find . -name ‘*.bak’ -print | 
xargs -Ø rm -f 


atau dengan cara yang lebih singkat, yaitu: 
O VG Ea A bak Serer 
rm -f {1} \; 


Kedua perintah tersebut dapat diguna- 
kan. Semoga membantu! A 


Saran untuk e-mail/surat yang 

masuk di klinik InfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!’ tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 
Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
terjadi? Apa bunyi pesan error? 

@ Kadang-kadang pembuat program 
telah membuatkan informasi yang ber- 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
membaca manual dan dokumentasi 
lebih dahulu, OK! 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Dari Komunitas untuk Komunitas 





Web Linux dan Open Source 


elain daftar website yang dikelola oleh para pengurus KPLI (Ke- 

lompok Pengguna Linux Indonesia) seperti di kolom bawah 
rubrik ini, terdapat banyak website seputar Linux dan open source 
di Indonesia yang cukup baik dan sering di-update. Web-web itu 
biasanya dikelola oleh seorang atau beberapa orang aktivis saja. Beri- 
kut ini dua contoh website yang selayaknya Anda kunjungi. 

Linux@arinet.org (http://linux2.arinet.org/). Website ini dikelo- 
la oleh seorang aktivis Linux Indonesia, Fajar Priyanto, yang biasa 
dipanggil Ari. Website yang dibuat dengan basis Mambo CMS ini 
berisi beragam tutorial tentang pemakaian Linux di dunia kerja, 
misalnya cara menggunakan Kickstart untuk instalasi Fedora Core 
4 secara massal dalam jaringan. Dalam web ini Ari juga bercerita 
seputar pengalamannya dalam beraktivitas di dunia Linux dan 
open source, misalnya pengalaman melakukan migrasi dari MS 
Windows ke Linux dan cerita suka dukanya ketika mewakili In- 
donesia dalam pertemuan aktivis open source AsiaSource 2005 di 
Bangalore, India. 

Opensource-Indonesia (http://opensource-indonesia.com/). 
Meskipun tidak hanya untuk Linux, website Opensource Indonesia 
menyediakan beragam software yang bebas di-download, misalnya 
program inventory Zetoc, SMS gateway SMS.Me!!!, dan Billing Cafe. 
Sesuai namanya, paket program yang didaftarkan ke website ini di- 
harapkan bersifat open source. Jika Anda memiliki software open 
source, sebaiknya segera Anda daftarkan ke website ini agar berman- 
faat bagi banyak orang. (\Rus 


Milis Linux Indonesia 


T~ diragukan lagi, milis-milis di bawah linux.or.id (http:// 
www.linux.or.id/milis) masih menjadi pilihan terbaik untuk 
berdiskusi atau sekadar mencari jawaban atas masalah Linux Anda. 
Saat ini terdapat lima milis di linux.or.id, yaitu tanya-jawab@linux. 
or.id,  linux-programming@linux.or.id, — linux-aktivis@linux.or.id, 
jobs@linux.or.id, dan resume@linux.or.id. 

Milis tanya-jawab merupakan tempat diskusi teknis seputar 
Linux secara umum, linux-programming untuk diskusi khusus 
pemrograman di Linux, linux-aktivis untuk diskusi aspek nonteknis 
seperti kegiatan KPLI dan komunitas Linux lainnya. Dua milis tera- 
khir, jobs untuk mengumumkan lowongan kerja, dan resume untuk 
menawarkan diri atau mencari kerja di bidang Linux. 

Menurut moderator milis dan webmaster linux.or.id, Ronny 
Haryanto, per 1 Oktober 2005, total pelanggan milis linux.or.id 
3.408 alamat, dengan perincian: 1.814 tanya-jawab, 699 linux-pro- 
gramming, 466 linux-aktivis, 311 jobs, dan 118 resume. Dari semua 
alamat e-mail itu, sebanyak 2.422 berupa alamat unik, yang berarti 
rata-rata setiap e-mail berlangganan 1,41 milis. 

Milis-milis Linux selain linux.or.id yang masih aktif sesuai pen- 
gamatan Redaksi adalah jogja-linux@yahoogroups.com (KPLI Jogja). 
Sebaliknya, milis KPLI Jakarta (kpli@jakarta.linux.or.id) saat ini sa- 
ngat sepi, kalau tidak boleh dibilang mati, tidak seperti beberapa ta- 
hun lalu. Jika Anda memiliki info mengenai milis-milis Linux yang 
sampai saat ini masih aktif, silakan beri kabar kami melalui e-mail 
redaksi@infolinux.co.id. Rus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


LUG Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


48 INFOLINUX 12/2005 


KPLI Pekanbaru 
Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLI Padang KPLITS 


Situs: http://padang.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


www.infolinux.web.id 


Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 








BIND 














Membangun Lokal: 
Menggunakan BIN 


oba bayangkan, jika Anda harus 

membuka suatu situs (google misal- 

nya) dengan menghapalkan alamat 
IP-nya adalah 66.249.89.99 untuk mem- 
buka situs itu. Tentu akan lebih mudah bagi 
kita untuk menghapal dengan nama www. 
google.com daripada 66.249.89.99. 

Dahulu sebelum diperkenalkannya DNS 
sebagai suatu system untuk pengalamatan 
alamat IP ke dalam suatu nama domain, se- 
tiap komputer di jaringan komputer meng- 
gunakan file HOST.TXT untuk memetakan 
alamat IP ke nama domain. Namun setelah 
pengguna Internet semakin banyak, peng- 
gunaan file HOST.TXT ini tidak lagi efektif, 
karena setiap pengguna harus selalu meng- 
update file HOST.TXT setiap ada penambah- 
an atau perubahan nama domain baru di 
dalam jaringan. 

Berangkat dari problem itu, maka dibu- 
tuhkan sebuah sistem yang bisa mengganti 
alamat host hanya di satu tempat, host lain 
akan mempelajari perubahan tersebut se- 
cara dinamis. Dan sistem inilah yang kemu- 
dian dikenal dengan nama DNS. 

DNS ditemukan oleh Paul Mockapetris 
pada tahun 1983. Spesifikasi asli muncul di 
RFC 882 dan 883. Tahun 1987, penerbitan 
RFC 1034 dan RFC 1035 membuat update 
terhadap spesifikasi DNS. Hal ini membuat 
RFC 882 dan RFC 883 tidak berlaku lagi. Be- 
berapa RFC terkini telah memproporsikan 
beberapa tambahan dari protokol inti DNS. 

Pada Artikel ini, penulis akan menjelas- 
kan prinsip kerja dari DNS. Untuk mem- 
permudah, penulis akan menjelaskan cara 
setting DNS Server untuk jaringan lokal. 


50  INFOLINUX 12/2005 





0 


4 
| 
j 


Instalasi BIND 


Sebelum dapat memulai konfigurasi DNS, 
Anda harus menginstalasikan paket BIND 
terlebih dahulu. Biasanya paket BIND su- 
dah dipaketkan pada setiap distro Linux. 
Pada saat penulisan artikel ini, penulis men- 
cobanya pada distro Fedora Core 4. Untuk 
pengguna distro lainnya, Anda tinggal me- 
nyesuaikan langkah instalasi BIND sesuai 
dengan distro yang Anda gunakan. 

Untuk menginstalasikan paket BIND di 
Fedora Core 4, Anda dapat menginstalasikan- 
nya dengan menggunakan Add/Remove App- 
lications, lalu klik Detail pada bagian DNS 
Name Server. Cek semua paket yang ada pada 
group tersebut, Close, lalu klik Update. Cara 
lainnya Anda dapat menginstalasikan paket- 
paket rpm BIND yang ada pada CD Fedora 
Core dengan menggunakan perintah RPM. 

Jika Anda ingin menginstalasikan dari 
Source Code, download terlebih dahulu pa- 
ket BIND dari situs http://www.isc.org. Versi 
BIND terakhir yang bisa di-download dari 
situs tersebut adalah BIND 9.3.1. 

$ wget -c ftp://ftp.isc.:0rg/isc/ 
bpind9/9.3.17/bind-9.3. 1. tar-gz 


Ekstrak file source tersebut, dan lakukan 
kompilasi 
# tar -xzvf bind-9.3.1.tar.gz 
# cd bind-9.3.1 
# ./configure -prefix=/usr/ 
local/named 
# make 
# make install 
# adduser -d /var/named -s /bin/ 
false named 


www.infolinux.web.id 






Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 






£ W — PS eS SPR ee a a api a 

~ ke 1 cats CORES Be Sig CT 
avaL Be | 

aN Sa ngan | 

A 


U me Mm Gi | 


yess: ots 


<n, ees eae, 
T R ar S 


Ot 


Kg hy ® 
. 


. > i = “2 
4 a 
Be 





Untuk kebanyakan pengguna Linux, pa- 
ket BIND yang ada di dalam distro sudah 
cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi 
kalau tidak terlalu dibutuhkan untuk insta- 
lasi lewat source, disarankan untuk meng- 


gunakan paket BIND yang sudah ada di 
distro saja. 


Setting BIND 


File-file yang harus diperhatikan untuk 

mengkonfigurasikan BIND, antara lain: 

1. /etc/resolv.conf: (berisi alamat domain 
atau alamat IP dari name server). 

2. /etc/named.conf (berisi keterangan letak 
dan jenis database yang dibutuhkan oleh 
BIND). 

3. /var/named/named.ca: (berisi informasi 
data yang berada dalam domain root, 
yang akan dipergunakan name server 
jika ada resolver yang akan meminta 
nama domain diluar nama domain lo- 
kal). 

4. /var/named/named.local: (berisi alamat 
loopback untuk alamat ke diri sendiri 
dengan alamat 127.0.0.1). 


Persiapan setting domain baru 
Dalam studi kasus kali ini, kita akan mem- 
buat domain baru untuk DNS Server dan 
mail server, ftp server, http server, dengan 
data sebagai berikut: 

Nama Domain : example.com 
Nama DNS Server 
IP DNS Server 


Nama Mail Server 


: ns.example.com 

: 192.168.2.1 

: mail.example.com 
Nama HTTP Server : www.example.com 


Nama FTP Server : ftp.example.com 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 









TOOL 0 Server 








File Edit View Terminal Tabs Help 





Mendaftar paket-paket instalasi BIND. 


Karena kita menggunakan IP Address 
yang sama untuk DNS Server dan (Mail 
Server, FIP Server, HTTP Server), maka 
kita akan menggunakan record CNAME 
(nama alias) dengan mendefinisikan bahwa 
ns.example.com mempunyai nama alias 
(mail.example.com, ftp.example.com, dan 
www.example.com). 


Persiapan setting domain baru 

Agar komputer dapat mengenali nama 
domain example.com dengan IP Address 
192.168.2.1, maka kita definisikan di file / 
etc/resolv.conf sebagai berikut: 

search mailku.com 

nameserver r92. loe 2. 


Arti dari baris diatas bahwa resolver akan 
melakukan pencarian domain example.com 
dengan Name Server dengan IP Address 
192.168.2.1. 


Menjalankan BIND-Chroot 

Untuk alasan keamanan, penulis juga akan 
menjelaskan langkah-langkah menjalankan 
BIND-chroot. Pertama-tama, periksa apa- 
kah paket bind-chroot sudah terinstalasi 
dengan baik di sistem Anda. 

# rpm -ga | grep bind-chroot 
Dind chroot o o4 


Selanjutnya ketikkan perintah-perintah 
berikut ini: 
# /etc/init.d/named stop 
# chmod 755 /var/named/ 
# chmod 775 /var/named/chroot/ 
# chmod 775 /var/named/chroot/ 
var/ 
# chmod 755 /var/named/chroot/ 
var/named/ 
# chmod 775 /var/named/chroot/ 
var/run/ 








BIND 





rootæ serveri var named/chrootvar named 





File Edit View Terminal Tabs 





Help 





Langkah-langkah konfigurasi BIND-Chroot. 


# chmod 777 /var/named/chroot/ 
var/run/named/ 

# cd /var/named/chroot/var/ 
named/ 

# In -S ../../ chroot 

# chkconfig --levels 235 named 
on 

# /etc/init.d/named restart 


Mengedit file named.conf 
Sekarang kita akan mendefinisikan bahwa 
DNS Server ini akan menjadi “authora- 
tive name server” untuk domain example. 
com. Selain itu kita juga akan mendefinisi- 
kan reverse DNS Zone example.com. Un- 
tuk melakukan hal tersebut, Anda dapat 
mengedit file /etc/named.conf seperti di 
bawah ini: 
## Edit Ini Di Komputer 
## 192.168.2.1 - Master DNS 
Server 
## named.conf 
# Let only the local machine 
Conor Servet 
controls 4 

inet 127.0.0.1 allow { 
localhost; } keys { rndckey; }; 
}5 


# Include other things into the 
configuration file, things that 
# automatic configuration tools 
that modify this file might make 
# a mess of: (Though, if you 
don’t use such tools, you can do 
# all the configuration within 
this file.) 


include “/etc/named.custom” ; 


# Cryptographic key to allow 
certain things: (Refer to a 


www.infolinux.web.id 


file 

# with the information, here, 
and in other configuration 
files, 

# rather than copy the 
information in that file into 
each 

# configuration file.) 


include “/etc/rndc.key”; 


# Maksud dari baris dibawah 

ini adalah, bahwa kita 
mendefinisikan 

# DNS Server kita sebagai 
Primary Name Server untuk domain 
# example.com dan file example. 
com.zone adalah nama file yang 
# merupakan zone-zone file dari 
domain example.com 


zone “example.com” { 
type master; 
file “example.com.zone”; 
allow-update { key 
“rndckey”; }; 
allow-transfer { 
T922 Koe AA Nan 
notify yes: 
}; 


# Baris dibawah ini adalah 

berisi Reverse DNS zone. Ini 

diperlukan 

# agar DNS Server Anda dapat 

menerjemahkan dari nomor IP 

Address 

# ke nama host pemilik IP 

Address dalam jaringan tersebut 

zone S2 lee 192s in-addirsarpd 24 
type master: 


INFOLINUX 12/2005 5l 





BIND 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











root@ serveri 


File Edit View Terminal Tabs Help 





Testing DNS Server Menggunakan Perintah host 


file “2.168.192. In 
addr.arpa.zone”; 

allow-update 4 key 
“.ndekey” Y; 

allow-transfer { 
192. 168: 27/9 jan 

notify yes; 
1: 


Setting zone-file example.com 
Sekarang kita akan mengonfigurasi Pri- 
mary Name Server untuk domain example. 
com pada host ns.example.com dengan IP 
Address 192.168.2.1. Berdasarkan pada file 
/etc/named.conf, kita akan membuat file 
/var/named/chroot/var/named/example. 
com.zone sebagai berikut: 

$TTL 86409 

@ IN SOA 
ns.example.com. root.example. 
com. ( 


Dow 
serial 
28800 : 
refresh (8 hours) 
7200 ; 
retry (2 hours) 
604800 ; 
retire (1 week) 
86400 ; 
ttl (1 day) 
) 
IN NS 
ns.example.com. 
IN MX 19 
mail .example.com. 
ns IN A 
192 268.2.) 
mai | IN CNAME ns 
52 INFOLINUX 12/2005 


www IN 
ftp IN 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


e-%-@ 





routine maintenance. 





the appropriate person. 


“webmaster @example.com". 





Test DNS Server untuk HTTP Server. 


CNAME 
CNAME 


ns 
ns 


Maksud dari baris di atas adalah sebagai 


berikut: 


TTL (Time To Live): mendefinisikan 
waktu lamanya data berada dalam data- 
base. 

SOA (Start Of Authority): mendefinisi- 
kan hostname yang merupakan awal dari 
suatu zone. 

ns.example.com: merupakan hostname 
yang memegang tanggung jawab terha- 
dap domain example.com. 
root.example.com: merupakan alamat 
e-mail administrator yang memegang 
tanggung jawab terhadap domain ex- 
ample.com. 

50;serial: merupakan nomor serial dari 
zone file yang akan bertambah jika ada 
perubahan data. 

28800;refresh: merupakan selang waktu 
yang diperlukan secondary name server 
untuk memeriksa perubahan pada Pri- 
mary Name Server. 

7200;retry: merupakan selang waktu se- 
condary name server untuk mengulang 
pengecekan pada primary name server. 
604800;retire: merupakan selang waktu 
zone file dipertahankan bila secondary 
name server tidak dapat melakukan 
pengecekan ke primary name server. 
86400;ttl: merupakan nilai default TTL un- 
tuk semua resource record pada zone-file. 
IN NS ns.example.com: mendefinisikan 
bahwa hostname ns.example.com yang 
memegang tanggung jawab terhadap do- 
main example.com. 

IN MX 10 mail.example.com: mendefi- 
nisikan bahwa hostname mail.example. 


www.infolinux.web.id 


E (L htipIwww.example.com/ 


If you are a member of the general public: 


The fact that you are seeing this page indicates that the website 
you just visited is either experiencing problems, or is undergoing 


If you would like to let the administrators of this website know that 
you've seen this page instead of the page you expected, you 
should send them e-mail. In general, mail sent to the name 
"webmaster" and directed to the website's domain should reach 


For example, if you experienced problems while visiting 
www.example.com, you should send e-mail to 





Test Page for the Apache HTJP Server on Fedora Gore - Mozilla Firefox 


(kl oo {ICL | 


I Red Hat, Inc. Red Hat Network (Support MShop MProducts (Training 


Fedora Core Test Page 


This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means 
that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. 


If you are the website administrator: 


You may now add content to the directory /var/ww/html/. Note 
that until you do so, people visiting your website will see this 
page, and not your content. To prevent this page from ever 
being used, follow the instructions in the file 

/etc/httpd/conf .d/welcome.conf. 


You are free to use the images below on Apache and Fedora 


Core powered HTTP servers. Thanks for using Apache and 
Fedora Core! 


Maha baca 


For information on Fedora Core, please visit the Fedora Project 
website. 


com sebagai Mail Server pada domain 
example.com. 

@ ns IN A 192.168.2.1: mendefinisikan 
bahwa hostname ns.example.com mem- 
punyai IP Address 192.168.2.1. 

@ mail IN CNAME ns: 
bahwa hostname ns.example.com mem- 


mendefinisikan 


punyai nama alias mail.example.com. 

@ www IN CNAME ns: mendefinisikan 
bahwa hostname ns.example.com mem- 
punyai nama alias www.example.com. 

@ ftp INCNAME ns: mendefinisikan bah- 
wa hostname ns.example.com mempu- 
nyai nama alias ftp.example.com. 


Setting reverse DNS 2.168.192.in- 
addr.arpa.zone 

Selanjutnya kita akan mengonfigurasikan 
Primary Reverse DNS pada host ns.example. 
com dengan IP Address 192.168.2.1 untuk 
jaringan 192.168.2.0 yang telah didefinisi- 
kan dalam file /etc/named.conf dengan 
membuat zone-file /var/named/chroot/var/ 
named/2.168.192.in-addr.arpa.zone sebagai 
berikut: 


$TTL 864900 
@ IN SOA 
ns.example.com. hostmaster. 


example.com. ( 


50 ; 
serial 

28800 ; 
refresh 

7200 ; 
retry 

604800 ; 
expire 

86400 ; 
tt 

) 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





IN NS 
ns.example.com. 


1 IN 
ns.example.com. 


PTR 


Maksud dari baris di atas adalah sebagai 

berikut: 

@ Penjelasan yang lain, sama dengan penjelas- 
an pada bagian example.com.zone. 

@ 1 IN PTR ns.example.com: mendefinisi- 
kan bahwa hostname ns.example.com 
mempunyai IP Address 192.168.2.1. 


Testing DNS Server 

Sekarang kita akan mencoba menjalankan 
BIND dengan menjalankan perintah: 

ma pete me /named restart 


Bila BIND telah berjalan dengan baik, 
Anda dapat melihat port 53 BIND telah ber- 
jalan dengan mengetikkan perintah nmap. 

# nmap localhost 


Kemudian kita dapat melakukan bebe- 
rapa query ke DNS Server dengan menggu- 
nakan perintah: 

# host 192.168.2.1 
1.2.168.192.in-addr.arpa domain 
name pointer ns.example.com. 

# host ns.example.com 
ns.example.com has address 

192 1682-1 

# host -t ns example.com 
example.com name server 
ns.example.com. 

# host -t mx example.com 
example.com mail is handled by 
19 mail.example.com.example.com. 
# host -t cname mail.example.com 
mail.example.com is an alias for 
ns.example.com. 

# host -t cname www.example.com 
www.example.com is an alias for 
ns.example.com. 

# host -t cname ftp.example.com 
ftp.example.com is an alias for 
ns.example.com. 





BIND 





Jika semua guery test berhasil, maka Anda 
telah berhasil membuat DNS Server dengan 
domain example.com dengan name server 
ns.example.com dan routing e-mail domain 
example.com ke mail server mail.example. 
com, routing www domain exampe.com ke 
www.example.com dan routing ftp domain 
example.com ke ftp.example.com. 

Selanjutnya Anda dapat mengetes masing- 
masing routing dengan menjalankan service 
Web server Apache misalnya di browser Anda. 
Ketikkan www.example.com, jika keluar tam- 
pilan default webserver di komputer Anda. 

Test juga pada mail server yang Anda 
miliki, dengan memasukkan alamat mail 
servernya menjadi mail.example.com. Jika 
berhasil send dan receive mail, berarti Anda 
telah berhasil mengimplementasikan DNS 
Server dengan baik. 

Semoga dari penjelasan cara mem- 
bat DNS Server Lokal ini, dapat mem- 
buat Anda paham bagaimana konsep do- 
main di Internet itu bekerja. Supriyanto 
(supriyanto@infolinux.co.id) 


Professional 100% Linux Training & Solution 
Paket A-Z Linux 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 

- Web based, Internet Ready 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast 

- Scheduled SMS, Product Informations 
- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc 


SMS Server & Gateway 





-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server 
-Linux Security 


56 hours (14 day @ 4 hours) 
Only : Rp.4.850.000,- 


visit: www.eSMSis.com 


Eialubdialete 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet + Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000,- 


MySMSPass 

Start Making Money from your Website! 

- SMS Autentication System for Web Content 
- Short Number by Telco Operators 

Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 


(O21) 5362390 


www.Linuxindo.com 








ehtaccess 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Proteksi Direktori di 


„htaccess 


Bagi pengguna web, terkadang kita ingin memproteksi sebuah direktori ac a hanya de 
diakses oleh user tertentu, dengan password tertentu juga. Berbagai ca 
lakukan, namun apabila menggunakan web server Apache, kita bisa meme 


.htaccess. Mudah dan cepat. 


etika bekerja dengan web, sebagian 
K= tugas yang dilakukan adalah 

menampilkan konten dalam format 
hypertext, yang memiliki layout yang me- 
narik serta berbagai fitur interaktif lainnya. 

Namun, apabila kita bicara soal web, kita 
juga akan bicara soal berbagi. Berbagi infor- 
masi ataupun berbagi berbagai hal lainnya. 
Berbagi informasi bisa dilakukan dalam 
banyak hal. Salah satunya, seperti yang dise- 
butkan di atas, dengan menampilkan kon- 
ten dan informasi dalam format hypertext. 
Sementara, untuk berbagi file misalnya, 
banyak pengguna web yang lebih senang 
untuk memanfaatkan fasilitas directory list- 
ing yang dimiliki oleh berbagai web server 
populer di dunia ini. 

Fasilitas directory listing berguna untuk 
menampilkan isi sebuah direktori melalui 
web. Dengan demikian, user akan dapat 
mendownload file-file yang ditampilkan 
dengan mudah, mirip dengan user tersebut 
menggunakan file manager seperti Konque- 
ror ataupun Nautilus yang mengaktifkan de- 
tailed/list view. Namun, karena aplikasi yang 
digunakan adalah web browser dan directory 
listing hanya bermaksud untuk menampil- 
kan isi direktori apa adanya, berbagai fitur 
file manager seperti select all, copy, cut, paste 
atau rename tidak akan tersedia. Hanya fitur- 
fitur standar (masuk dan keluar direktori, 
sort, download) yang disediakan. 

Untuk file yang ingin dibagi ke publik, 
hal ini tentu sudah sangat memuaskan. Ti- 
dak ada satu kode HTML pun yang perlu 
kita buat. Apalagi kalau harus sampai me- 
nulis berbagai script. Cukup melakukan 
konfigurasi web server. 


54 INFOLINUX 12/2005 


Sayangnya, terkadang, kita memiliki file- 
file di dalam direktori tertentu yang hanya 
boleh dibagi kepada pihak tertentu. Jadi, dari 
sepuluh direktori yang kita share, ada sebuah 
direktori penting yang tidak boleh diakses 
siapa saja. Untuk mengaksesnya, user harus 
memasukkan username dan password. 

Sampai sejauh ini, kita masih bisa me- 
manfaatkan fasilitas protected directory 
yang telah tersedia pada berbagai web server 
populer. Apache adalah salah satunya. Pada 
Apache, proteksi ini dimungkinkan dengan 
memanfaatkan file .htaccess. Tutorial ini 
akan membahas cara-cara untuk membuat 
protected directory pada web server Apache 
memanfaatkan .htaccess. 


Pengenalan .htaccess 
File .htaccess adalah sebuah file yang 
umumnya bernama .htaccess (perhatikan 
tanda titik di depan htaccess) yang berisikan 
aturan-aturan atau opsi-opsi yang dikena- 
kan pada direktori yang mengandung file 
ini. File ini bisa pula berisikan aturan user 
siapa saja, atau group siapa saja yang boleh 
mengakses direktori yang mengandung file 
ini. File .htaccess merupakan sebuah file teks 
yang bisa dibuat dengan text editor biasa. 

File .htaccess sering kali disebutkan se- 
bagai htaccess saja, atau seringkali disebut- 
kan juga sebagai distributed configuration 
file. Disebut distributed configuration file 
karena file .htaccess bisa di-copy-kan ke 
direktori mana saja dan akan langsung ber- 
dampak pada direktori tersebut ketika diak- 
ses melalui web browser. 

Secara default, nama file yang diguna- 
kan adalah .htaccess. Namun, apabila nama 


www.infolinux.web.id 








oN A 


tentu bisa di- 
Kan file 





-— 


file tersebut tidak disukai, pengguna selalu 
bisa mempergunakan nama file lain dengan 
mengubah directive AccessFileName. Se- 
bagai contoh: 

AccessFileName .config 


Sintaks yang digunakan dalam file .htac- 
cess adalah sama seperti halnya dengan file 
konfigurasi utama Apache. 

Penggunaan file .htaccess memiliki se- 
jumlah kelebihan, seperti yang disebutkan 
sebelumnya. Kita dapat lebih leluasa dalam 
berbagi file tanpa harus repot-repot mem- 
bangun script sendiri ataupun dengan cara- 
cara lain yang lebih rumit. Namun, semua 
kelebihan ini harus dibayar dengan: 

@ Bertambahnya resource yang dibutuh- 
kan oleh web server karena web server 
akan mencari file .htaccess (atau file lain 
yang diubah melalui directive AccessFile- 
Name) di setiap direktori. Bahkan, untuk 
setiap reguest ke file tertentu, file .htac- 
cess akan diproses. Semua ini ditambah 
lagi dengan web server akan mencari ke 
direktori-direktori di level atas untuk 
sepenuhnya menjamin agar penggunaan 
.htaccess dilakukan dengan benar. De- 
ngan demikian, ketika kita meng-enable 
fasilitas .htaccess ini, digunakan ataupun 
tidak, akan berpengaruh pada performa 
dan resource yang dibutuhkan. 

@ Keamanan. Dengan penggunaan .htac- 
cess, konfigurasi server tidak sepenuhnya 
lagi dikontrol lewat konfigurasi utama 
web server. Celah keamanan bisa datang 
dari dalam (user yang nakal), ataupun 
dari luar (file konfigurasi yang salah, bisa 
berefek pada gangguan dari luar). 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





@ Kerepotan untuk me-maintain database 
password. Penggunaan .htaccess me- 
mungkinkan user untuk menggunakan 
berbagai database password di berbagai 
lokasi. 


Tulisan ini akan mengasumsikan nama 
file yang digunakan adalah tetap .htaccess. 
Pada bagian berikutnya, kita akan meli- 
hat apa yang harus diatur pada konfigurasi 
Apache agar .htaccess bisa diterapkan. 


Konfigurasi pada Apache 

Apabila Anda adalah administrator web 

server, maka lakukanlah langkah-langkah 

berikut ini: 

@ Bukalah konfigurasi web server. Pada 
beberapa distro, nama file konfigurasi 
adalah httpd.conf. Pada distro SUSE, 
editlah file /etc/apache2/default-server. 
conf. 

@ Pada bagian untuk opsi direktori Docu- 
mentRoot, berikan opsi AllowOverride 
AuthConfig. Di sistem default, opsi un- 
tuk AllowOverride mungkin akan berni- 
lai None. 


Berikut ini adalah contoh konfigurasi 
DocumentRoot penulis: 
<Directory “/srv/www/htdocs”> 
Options Indexes 
MultiViews 
AllowOverride AuthConfig 
Order allow,deny 
Allow from all 
</Directory> 


Apabila Anda tidak memiliki akses pada 
konfigurasi utama (misal, Anda berada di 
jaringan besar dimana Anda bukan admi- 
nistrator Apache), maka mintalah kepada 
administrator Anda untuk mengaktifkan 
penggunaan .htaccess. Setelah diaktifkan, 
Anda langsung bisa membuat file .htaccess. 

Apabila Anda menggunakan jasa web 
hosting, maka pastikan web hosting yang 
Anda gunakan mendukung fasilitas ini. 
Penulis menggunakan web hosting Master 
Web Network (masterwebnet.com), dima- 
na fasilitas .htaccess telah didukung. Apabi- 
la .htaccess memang telah didukung, Anda 
tidak perlu melakukan konfigurasi apapun 
di web server. File .htaccess bisa langsung 
dibuat. 





ehtaccess 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Boa SS ee ee — 





| | Apache Tutorial: htaccess files - Apache H.. | | Index of /test 
Index of /test 

Name Last modified Size Description 
3 testi 19-Sep-2005 03:02 0 


Apache/2.0.53 (Linux/SUSE) Server at localhost Port 80 


| Done 





Directory listing. 


Pembuatan file .htaccess sederhana 
Sampai pada bagian ini, kita mengasum- 
sikan .htaccess telah didukung di web 
server. Selanjutnya, kita akan membuat 
sebuah direktori test di bawah Document- 
Root. 

Di sistem yang penulis gunakan, Docu- 
mentRoot terletak pada /srv/www/htdocs. 
Direktori test yang akan kita buat tersebut 
akan terletak di /srv/www/htdocs/test. 

Cobalah untuk mengakses direktori 
test. Opsi yang kita berikan pada Docu- 
mentRoot dan turunannya seharusnya 
akan memungkinkan isi direktori test di- 
tampilkan apabila diakses (directory listing 
diaktifkan). 

http://localhost/test/ 


Setelah berhasil, kita siap untuk bekerja 
dengan .htaccess. Untuk lebih baiknya, kita 
akan membuat sebuah file dengan nama 
testl di dalam direktori tersebut: 

$ touch testi 

$ 

total 9 

drwxr-xr-x 2 nop 
2005-89-19 93:02 ./ 
drwxr-xr-x 4 root root 96 
2005-89-19 92:39 ../ 
-rw-r--r-- 1 nop users Ø 
2005-89-19 93:02 testi 


users /2 


www.infolinux.web.id 


Selanjutnya, kita akan membuat file 
.htaccess sederhana di dalam direktori test 
dengan isi file sebagai berikut: 

AuthType Basic 
AuthName “Test .htaccess” 
Require user test 


Apabila kita mengakses kembali URL 
http://localhost/test/ tersebut, maka sebuah 
kotak dialog yang meminta kita untuk me- 
masukkan user name dan password akan 
ditampilkan. Pastikan juga tertulis Test 
-htaccess di kotak dialog tersebut. Browser 
yang berbeda akan menampilkan kotak dia- 
log yang berbeda. 

Saat ini, kita belum memiliki informasi 
user dan password. Oleh karena itu, batal- 
kanlah kunjungan kita ke localhost/test/. 
Apa yang kita lakukan sebelumnya hanyalah 
percobaan untuk melihat apakah .htaccess 
telah bekerja atau belum. 

Apabila kunjungan dibatalkan, maka 
akan muncul kesalahan 401 (Authentication 
Reguired). Hal ini wajar karena web server 
mengharapkan proses autentikasi dilakukan 
dengan benar. 

Sekarang, mari kita lihat file .htaccess 
yang kita buat sebelumnya: 

@ AuthType. Directive AuthType menen- 
tukan tipe autentikasi untuk direktori. 

Saat ini, hanya Basic dan Digest yang 


INFOLINUX 12/2005 55 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 



























.htaccess 

- x x ai m 
Eile Edit View Go Bookmarks Tools Help ile Edit View Go Bookmarks Tools Help $ A D 
a z => " (x) A | http//localhosttest' | @co IG. KH . => - md @ A E http://localhost/test/ | Q co a 

| | Apache Tutorial: htaccess files - Apache H... $s Loading... | |E Apache Tutorial: -htaccess files - Apache H... U Authentication required! | o Q 


(i) Enter username and password for "Test .htaccess" at http://localhost 
User Name: 


[- Use Password Manager to remember this password. 


Cancel | OK | 





Waiting for localhost... 


Prompt password. 


didukung. Directive ini dikombinasikan 
dengan AuthName, Require dan Auth- 
UserFile, ataupun AuthGroupFile. 

@ AuthName. Directive ini akan mengatur 
nama autorisasi untuk direktori. Nama 
yang digunakan di sini dimaksudkan un- 
tuk memberikan deskripsi kepada pen- 
gunjung. Directive ini dikombinasikan 
dengan AuthType, Reguire dan Auth- 
UserFile ataupun AuthGroupFile. 

@ Reguire. Directive ini akan menentu- 
kan siapa saja yang diperbolehkan un- 
tuk mengakses resource. Directive ini 
dikombinasikan dengan AuthName, 
AuthType dan AuthUserFile ataupun 
AuthGroupFile. Berikut ini adalah ben- 
tuk penggunaan Require. 

Require user userid [userid] 


Hanya nama yang disebutkan yang bisa 
mengakses resource ini. 

Reguire group group-name 
Lgroup-name | 


Hanya group yang disebutkan yang bisa 
mengakses resource ini. 


Reguire valid-user 


Semua user yang valid bisa mengakses 
resource ini. 


Setelah ini, kita akan melanjutkan ke 
pengaturan database user. 


Pengaturan database user 
Database user dapat dibuat dengan program 


56 INFOLINUX 12/2005 






Error 401 


localhost 
Mon Sep 19 03:11:50 2005 
Apache/2.0.53 (Linux/SUSE) 





Kesalahan autentikasi. 


htpasswd2. Apabila kita login sebagai user 
biasa, maka program ini mungkin tidak ter- 
dapat dalam PATH. Umumnya, htpasswd2 
diinstall di /usr/sbin/htpasswd2. Walaupun 
htpasswd? diinstall di /usr/sbin, namun user 
biasa tetap dapat mempergunakannya. 
Program htpasswd2 adalah program 
yang dapat digunakan untuk mengatur file 
database password yang dapat digunakan 
untuk authentikasi basic. Berikut ini adalah 
cara penggunaannya: 
htpasswd [ -c ] [ -m ] [ 
-D ] passwdfile username 
htpasswd -b [ -c ] [ -m | 
-d | -p | -s ] [ -D ] passwdfile 
username password 
htpasswd -n [ -m | -d | 


-S | -p ] username 
htpasswd -nb [ -m | -d | 
-S | -p ] username password 


Penjelasan opsi: 

@ opsi -c. Opsi ini digunakan untuk mem- 
buat file baru. Apabila file telah tersedia, 
maka isinya akan ditulis ulang. Berhati- 
hatilah mempergunakan opsi ini. 

@ Opsi -m. Mempergunakan enkripsi MD5. 

@ Opsi -D. Menghapus user apabila telah 
terdaftar di database password yang 
dispesifikasikan. 

@ Opsi -b. Mempergunakan mode batch. 
Penggunaan mode batch akan memung- 
kinkan pemberian password misalnya 
melalui command line tanpa harus me- 
minta kepada user. 

@ Opsi -d. Mempergunakan enkripsi me- 
lalui crypt() 


www.infolinux.web.id 


Authentication reguired! 


3 


This server could not verify that you are authorized to access the URL "/test/". You either supplied the wrong credentials (e.g., bad T 3:13:08 
password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required. 


In case you are allowed to request the document, please check your user-id and password and try again. 


If you think this is a server error, please contact the webmaster. Ko 


m 


= 


A 





@ Opsi -p. Mempergunakan plain pass- 
word 

@ Opsi -s. Mempergunakan enkripsi SHA 

@ Opsi -n. Hanya menampilkan ke stan- 
dar output, tidak meng-update database 
password. 


Sebelum kita melanjutkan, kita akan 
melihat lokasi penyimpanan database pass- 
word. Berikut ini adalah beberapa hal yang 
perlu diperhatikan seputar lokasi database 
password: 

@ Database password bisa diletakkan di 
mana saja di sistem ataupun di bawah 
tree dokumen yang bisa diakses oleh web 
server. 

@ Namun, usahakan untuk menyimpan 
database password diluar tree dokumen 
yang bisa diakses oleh web server. 

@ Satu hal yang pasti, jangan sampai per- 
nah menyimpan database password di 
direktori yang diprotek karena user bisa 
mendownload database password terse- 
but. Jangan simpan database password di 
direktori yang bisa diakses melalui web 
browser. 


Dalam contoh kali ini, kita akan me- 
nyimpan database password di /tmp. Se- 
suaikan dengan lokasi yang Anda inginkan. 
Berikut ini, kita akan membuat sebuah user 
dengan nama test (password: test). Semen- 
tara, untuk database password, kita akan 
memberikan nama test.passwd. Nama file 
database password bisa disesuaikan dengan 
keinginan. Berikut ini adalah perintah yang 
dapat digunakan: 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





$ /usr/sbin/htpasswd2 -c /tmp/ 
test.passwd test 

New password: 

Re-type new password: 

Adding password for user test 


Setelah perintah diberikan, kita akan me- 
miliki /tmp/test.passwd yang isinya adalah 
sebagai berikut pada komputer penulis: 

$ cat /tmp/test.passwd 
test: VdqfKTx9uRoal 


Setelah database password kita miliki, 
berikut ini kita akan melengkapi .htaccess 
kita agar bisa berfungsi sepenuhnya. 


Melengkapi .htaccess 

Di .htaccess kita sebelumnya, kita sudah 
memiliki beberapa entri. Kita sudah me- 
nyebutkan bahwa kita akan mempergu- 
nakan autentikasi basic. Kita juga sudah 
menyebutkan deskripsi resource. Dan, 
yang paling penting, kita juga telah mem- 
batasi agar hanya user test yang diizinkan 
masuk ke sistem. 


Advertorial 


Di bagian ini, kita akan menambahkan 
satu directive lagi, yaitu AuthUserFile. Direc- 
tive AuthUserFile ini akan mengacu ke /tmp/ 
test.passwd yang kita buat sebelumnya. 

Berikut ini .htaccess kita selengkapnya: 

AuthType Basic 

AUUNName “Test .ntaccess” 
AuthUserFile “/tmp/test.passwd” 
Require user test 


Ketika menyebutkan nilai untuk direc- 
tive AuthUserFile, kita bisa menggunakan 
path absolut ataupun path relatif. Dalam 
contoh, kita mempergunakan path abso- 
lut. Apabila path relatif diberikan, maka 
file akan diperlakukan relatif dari directive 
ServerRoot. 

Sampai di sini, kita telah memiliki sebuah 
.htaccess yang bekerja dengan baik. Cobalah. 


Bagaimana kalau .htaccess tidak 
bekerja? 

Berikut ini adalah beberapa langkah yang 
bisa dilakukan apabila .htaccess tidak beker- 
ja sesuai keinginan: 





htaccess 





@ Pastikan Anda telah memiliki directive 
AllowOverride AuthConfig, bukan Al- 
lowOverride None pada direktori yang 
ingin menggunakan .htaccess. 

@ Apabila Anda yakin telah mengatur 
point sebelumnya dengan benar namun 
-htaccess tetap tidak bekerja, cobalah 
untuk memberikan sintaks yang salah 
pada file .htaccess. Apabila tidak ada 
pesan kesalahan, maka berarti .htac- 
cess Anda tidak dipedulikan. Periksalah 
kembali 
ingin diberikan .htaccess. Apabila mun- 


pengaturan direktori yang 


cul pesan kesalahan, maka mungkin 
terjadi kesalahan pada .htaccess Anda. 
Periksalah kembali. 

@ Selalu pastikan bahwa user, group dan 
file database password ataupun database 
group sudah diatur dengan benar sebe- 
lumnya. 


Sampai di sini dulu pembahasan kita 


tentang penggunaan .htaccess. Selamat 
mencoba dan sukses! Â 


Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 





Multimedia and Gaming: The Next Killer Industry? 





ndustri animasi dunia 


animasi di USA, Korea dan 


Melihat perkembangan 
Jurusan Com- 


yang berlangsung 





bernilaisekitar US$500 

miliar. Ini merupakan 
nilai yang amat besar bila 
dibandingkan dengan nilai 
total eskpor Indonesia ta- 
hun 2004 yang berjumlah 
USS 69.71 miliar. Bayang- 
kan bila Indonesia bisa 
mengambil peran dalam 
industry tersebut, berapa 
banyak devisa yang bisa 
diperoleh. Tentunya hal ini 
bisa meningkatkan kinerja 
perekonomian nasional 
yang semakin lesu karena 
harga minyak dunia yang 
semakin melambung dan 
industri yang jalan ditem- 
pat. 


Kecenderungan industri 


Jepang sekarang adalah 
offshore production dan 
outsourcing. Ini disebabkan 
meroketnya biaya produksi 
di negara-negara tersebut, 
yang mencapai US$5,000 
sampai US$10,000 per me- 
nit. Sebagai perban-dingan, 
ongkos produsi film animasi 
3-D di India adalah sepa- 
ruh dari ongkos produksi 
di USA, dan lebih murah 
lagi di Cina. Tidak mengh- 
erankan bila studio-studio 
animasi menjamur di India 
dan Cina, dan sebagian be- 
sar produksinya me-rupak- 
an proyek outsourcing atau 
relokasi dari USA, Korea 
maupun Jepang. 


tersebut, 
puter Science, BiNus In- 
ternational, ingin ikut 
mendorong berkembang- 
nya industri animasi di 
dalam negeri, dengan 
menyelenggarakan kom- 
petisi “Multimedia and 
Computer Graphics Chal- 
lenge 2005”. Kompetisi 
ini bertujuan mendorong 
bertumbuhnya komunitas 
multimedia dan animasi, 
baik pengembang maupun 
industri, yang diharapkan 
akan turut mempercepat 
per-kembangan indus- 
tri animasi di tanah air. 
Kompetisi ini akan dilak- 
sanakan dalam dua tahap, 


tanggal 26 Oktober 2005 
sampai dengan tanggal 25 
Februari 2006. Tahap per- 
tama berupa kompetisi 
on-line sedangkan tahap 
kedua adalah kompetisi 
on-site. Murdoch Univer- 
sity, MAHAKA dan 3DsMax 
merupakan sponsor utama 
acara ini. Antusiasme ma- 
syarakat dapat dilihat dari 
jumlah dan asal sekolah 
peserta. Lebih dari 300 
peserta dari 15 universitas 
dan 20 sekolah, berasal 
dari 10 kota di Indonesia, 
akan mengikuti kompetisi 
ini. 





MPlayer/MEncoder 








Me-rip DVD dengal 





MEncoder 


Tulisan ini dibuat khusus untuk Anda yang sudi 
memergunakannya untuk aktivitas yang melanggar ht 


anyak alasan lain kenapa kita me-rip 
Be DVD. Salah satunya tentu saja 

supaya film DVD kita bisa disimpan 
di media lain (CD). Sehingga tak perlu terlalu 
sering memutar DVD di DVD-ROM, pemutar 
DVD relatif masih mahal. Selain itu, juga kita 
pasti ingin menjaga kepingan DVD yang telah 
kita beli dengan harga cukup mahal pula. 

Ripping DVD pasti sangat berhubungan 
dengan isu ukuran file. Kita ingin film de- 
ngan kualitas bagus tapi ukurannya sekecil 
mungkin. Ini tidak bisa didapatkan secara 
eksak, tapi kita bisa melakukan pendeka- 
tan. Dengan mengorbankan beberapa hal, 
seperti kualitas gambar, kualitas suara, serta 
resolusi video, kita bisa mereduksi ukuran 
file video kita. Tapi pada kebanyakan kasus, 
pengorbanan ini hampir tidak bisa dira- 
sakan oleh manusia normal. Ini karena ke- 
terbatasan indera manusia. 

Kita mulai memersiapkan alat-alat (per- 
angkat lunak) yang dibutuhkan yang dibu- 
tuhkan untuk ini. Perangkat lunak yang 
dibutuhkan setidaknya adalah: MPlayer/ 
MEncoder, pustaka pembaca DVD libdv- 
dread, pustaka mp3lame, dan codec XviD. 
Ada banyak program encoder/ripper mul- 
timedia yang bisa berfungsi di GNU/Linux: 
MEncoder, transcode, avidemux, dan lain- 
lain. Dalam tulisan ini, perangkat lunak 
yang akan digunakan adalah MEncoder. 

MPlayer adalah pemutar multimedia 
yang sangat canggih dan mampu memaink- 
an sekian banyak format dan media codecs. 
Sebut saja MPEGI, AVI (termasuk semua 
codec Windows dan semua codec DivX), 
DVD, VCD, SVCD, dan masih banyak lagi. 
MEncoder adalah bagian dari paket MPlay- 
er yang fungsinya adalah untuk meng-en- 
code audio dan video. Bisa digunakan untuk 
meng-encode DVD. 


58 INFOLINUX 12/2005 






Libdvdread berguna untuk membaca 
format DVD. Kita perlukan karena kita akan 
me-rip film DVD. MPlayer memerlukan 
pustaka ini untuk menunjang fungsinya. 

Lame (Lame Aint an MP3 Encoder) 
adalah paket program dan pustaka untuk 
meng-encode format audio MP2/WAV 
menjadi format MP3. Beberapa referensi 
menyatakan bahwa file MP3 yang dihasil- 
kan Lame memiliki kualitas yang superior 
dibanding encoder MP3 yang lain. 

Codec video yang akan kita gunakan 
disini adalah XviD. XviD adalah hasil 
pengembangan dari codec OpenDivX. Xv- 
iD mulai dikembangkan saat ProjectMayo 
mengubah OpenDivX menjadi DivX4 (sek- 
arang DivX5) yang bersifat Closed Source. 
Para pengembang yang tidak terikat dengan 
ProjectMayo lalu memulai proyek XviD. 


Instalasi perangkat lunak 

Sebelum Anda memutuskan untuk men- 
ginstal paket-paket ini dari source code-nya, 
ada baiknya anda periksa dulu apakah su- 
dah tersedia paket precompiled binary untuk 
distro Anda. Kecuali untuk MPlayer karena 
biasanya vendor distro tidak meng-compile 
MPlayer dengan dukungan XviD encod- 
ing. Untuk pengguna distro Mandrakelinux 
(sekarang Mandriva) bisa mencari precom- 
piled binary MPlayer dari situs PLF (http:// 
plf.zarb.org). 

Versi paling stabil dari codec XviD saat 
artikel ini ditulis adalah 1.1.0-betal yang 
bisa anda dapatkan dari situs http://www. 
xvid.org. Anda bisa saja menggunakan versi 
CVS terbaru dari XviD yang bisa didapat 
dari situs yang sama. Cara instalasinya mu- 
dah saja, lewat command-line interface (CLI) 
mekarkanlah paket yang telah Anda down- 
load lalu ubahlah direktori aktif ke hasil 


www.infolinux.web.id 


um seperti p 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





d 
7 
/ 


ED 


—- 
LOG a lan tic è 


jakan video. 
DS 


PN 





pemekaran tadi. Petunj A asi biasa 
terdapat pada file README atau INSTALL. 
Perintah-perintah berikut dapat anda coba: 
$ tar xjpr xvid latest:tar. Dz? 

$ cd xvid_latest/build/generic 
$ ./configure 

$ make 

$ su 

# make install 

# In -sf libxvidcore.so.4.ø 
/usr/local/lib/libxvidcore.so.4 
# In -sf libxvidcore.so.4 /usr/ 
local/lib/libxvidcore.so 

# ldconfig 


Perangkat lunak kedua yang harus diin- 
stal adalah Lame. Versi paling stabil saat ini 
adalah 3.96.1 yang bisa anda dapatkan dari 
situs http://lame.sf.net. Cara instalasinya 
mirip dengan XviD. Perintah-perintah con- 
toh sebagai berikut: 

$ tar xzvf lame-3.96.1.tar.gz 

$ cd lame-3.96.1 

$ ./configure -enable-mp3rtp 
$ make 

$ su 

# make install 

# ldconfig 


Cara instalasi libdvdread tidak berbeda 
dengan Lame. Download-lah source libdv- 
dread dari alamat http://www.dtek.chalmers. 
se/groups/dvd/dist/libdvdread-0.9.4.tar.gz. 
Lalu jalankan perintah-perintah berikut: 

$ tar xzyi libdyvdreaqd-v 9-4 tar. 
gz 

$ cd libdvdread-9.9.4 

$ ./configure 

$ make 

$ su 

# make install 









Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





# Idconfig 


Terakhir adalah instalasi MPlayer. Versi 
MPlayer stabil saat tulisan ini dibuat adalah 
1.0-pre7 bisa didownload dari situs http:// 
www.mplayerhg.hu. Cara instalasinya adalah 
sebagai berikut: 

$ tar xjvf MPlayer-1.9-pre/.tar. 
bz2 

$ cd MPlayer-1.9-pre/ 

$ ./configure --enable- 
largefiles 

$ make 

$ su 

# make install 

# install -d -m755 /usr/local/ 
share/doc/mplayer 

# cp -R DOCS/* /usr/local/share/ 
doc/mplayer 


Dengan demikian selesailah sudah tahap 
persiapan kita. 


Menentukan jenis video 

Setidaknya ada tiga jenis video pada film 
DVD, yaitu progressive, interlaced, dan te- 
lecine. Video progressive dibuat dengan 
framerate 23,976 fps dan langsung disim- 
pan ke DVD tanpa perubahan apapun. Saat 
memainkan video progressive MPlayer akan 
mengeluarkan stdout seperti: 

demux_mpg: 24fps progressive 
NTSC content detected, switching 
amnerate: 


Menghadapi jenis video seperti ini cu- 
kup dengan menambahkan flag berikut saat 
melakukan proses encoding: 

-ofps 23.976 


ee T 





Gambar 1: Video dengan pita-hitam. 


Video interlaced dibuat dengan framer- 
ate 54,94 fps dan disimpan ke DVD dalam 
29,976 fps. MPlayer tidak akan melaporkan 
perubahan framerate saat memainkan video 
jenis ini. Perintahnya adalah sebagai beri- 
kut: 

$ mplayer -speed 9.1 dvd://1 


Video interlaced akan memerlihatkan ar- 
tifak-artifak membentuk seperti hantu, atau 
garis-garis bayangan dari gerakan cepat. 
Flag yang diperlukan untuk menghadapi je- 
nis video seperti ini adalah: 

-vf pp-lb 


Artinya kita menerapkan filter video lin- 
ear-blend sebelum MEncoder melakukan 
proses encoding. 

Video telecine, dibuat dengan framerate 
23,976 dan telah di-telecined sebelum dis- 
impan ke DVD. MPlayer tak akan melapor- 
kan perubahan framerate saat memainkan 
video telecine. 

Anda akan menemukan adanya artifak 
yang berkedip (hilang muncul) saat me- 
mainkannya dengan -speed 0.1. Menghada- 
pi video jenis ini, Anda cukup menambah- 
kan flag berikut: 

-vf ivtc=1 -ofps 23.976 


Cropping dan scaling 

Resolusi yang biasa digunakan pada film 
DVD adalah 720x480 pixel untuk NTSC dan 
720x576 untuk PAL, dengan aspect-ratio 
4:3 untuk full-screen dan 16:9 untuk wide- 
screen. Tapi terkadang aspect-ratio-nya 
adalah 1,85:1 atau malah 2,35:1, sehingga 
bisa dipastikan akan ada pita-hitam di ba- 
gian atas dan bawah yang harus dihilangkan 
karena hanya akan menambah besar ukuran 
file yang dihasilkan. 

Bisa dilihat pada gambar 1, di bagian 
kanan terdapat sebuar bar vertikal berwarna 
hitam yang harus dibuang. Untuk menge- 
tahui parameter cropping bisa dengan me- 
mainkannya dengan MPlayer seperti ini: 

$ mplayer -vf cropdetect dvd://1 


Seek-lah ke bagian yang terang sampai 
bagian pita-hitam baik vertikal (kiri-kanan) 
maupun horizontal (atas-bawah) terlihat 
dengan jelas. MPlayer akan memberikan 
laporan seperti ini: 

Crop dred: A: 022/719 “i: 0.2479 


www.infolinux.web.id 





MPlayer/MEncoder 








Maintain 
Your 








We Keep 
Your 

Linux Systems 
Up & Running 
All The Times 


Open Source 
All in One! 


p & Maintenance 
of Linux Systems 





by the members of: 


GudangLinux 


Migration-Center 
www.gudanglinux.net 


INFOLINUX 12/2005 59 





MPlayer/MEncoder 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








TT Wpiayer 








Gambar 2 : Pita-hitam telah dihilangkan. 
(-vf crop=/04:464:8:8)% 
Ø 49% 9,39x 


525585 


Bisa dilihat pada gambar 2, sekarang 
pita-hitam-nya telah hilang. 

Mengubah ukuran video juga pent- 
ing dilakukan. Penulis biasanya mengubah 
tinggi video menjadi 352 pixel, banyak ala- 
san tentu saja. Tapi ukuran ini yang paling 
masuk akal, lebih besar dari ukuran VCD 
pada umunya (384x288 pixel) dan ukuran 
file akan cukup kecil dengan masih memer- 
tahankan kualitas. 

Mainkan video dengan perintah: 

$ mplayer -vf crop=/@4:464:8:8,s 
cale=352:352 dvd://1 


MPlayer akan memberikan laporan se- 
perti ini: 
VO: [x11] 352x352 => 474x352 
BGRA [zoom] 


Perhatikan bagian 352x352 => 474x352, 
itu adalah ukuran video yang telah di-scale 
sementara aspect-ratio-nya tetap terjaga. 
Sekarang perintahnya menjadi: 

$ mplayer -vf crop=/04:464:8:8, 
scale=474:352 dvd://1 


Dan menghasilkan video dengan ukuran 
yang lebih kecil seperti pada gambar 3. 


Membuat pratilik 

Setelah mendapatkan parameter scaling dan 
cropping yang tepat, maka kita sudah siap 
untuk melakukan encoding. Tapi proses ini 
bisa memakan waktu cukup lama. Video 


60 INFOLINUX 12/2005 


MPlayer 





Gambar 3: Setelah melalui cropping dan scaling. 


yang dijadikan contoh oleh penulis, berdurasi 
1 jam 19 menit, menghabiskan waktu sekitar 
6 jam di komputer AMD Duron 1,1 Ghz dan 
memori 118 MB. Jadi akan sangat bijaksana 
jika kita membuat pratiliknya dulu. 

Kita cukup mengambil sampel dengan 
durasi 1 menit dari video yang akan kita en- 
code. Perintah yang digunakan adalah seb- 
agai berikut: 

$ mencoder -ss @:9:@ -endpos 
Oil sO c ofps 23.976 1 

-vf crop=/04:464:8:8,scale=4/4:3 
52,hqdn3d,scale=474:352 \ 

-oac copy \ 

-ovc xvid -xvidencopts \ hq_ac: 
vhq=1:gmc:chroma_opt:chroma_me: 
me guality-6:gpel:guant 
type-mpeg:closed gop:keyframe 
boost-19:pass—1N 

-0 /dev/null dvd://1 


Perintah di atas artinya kita meng-en- 
code title pertama dari film DVD dimulai 
pada menit ke-9 dan berdurasi 1 menit, 
codec audio yang digunakan adalah stream- 
copy karena akan bekerja lebih cepat, codec 
video yang digunakan adalah XviD dengan 
opsi seperti tertulis di atas. Anda bisa meru- 
juk pada manual MPlayer untuk mendapat 
penjelasan panjang mengenai opsi XviD 
yang ada. File hasil encoding diarahkan ke 
/dev/null karena keluaran dari pass pertama 
tidak diperlukan sama sekali, kita hanya 
membutuhkan file log-nya saja. Hgdn3d 
adalah denoise-filter yang akan mereduksi 
noise pada gambar dan menghasilkan gam- 
bar yang smooth dan membuat gambar 


www.infolinux.web.id 


diam menjadi benar-benar diam, sehingga 
kompresibilitas bisa ditingkatkan. Contoh 
video yang digunakan penulis adala video 
progressive, sehingga hanya perlu men- 
gubah framerate saja. 

Ada tiga macam pendekatan dalam en- 
coding video kita: bitrate konstan, guantizer 
konstan, dan multi-pass. Sekali lagi ban- 
yak penjelasan tentang ini, namun penulis 
menyarankan multi-pass. Pada encoding 
multi-pass, pass pertama akan me-rip video 
seakan dengan bitrate konstan namun me- 
nyimpan semua informasi dari tiap frame 
(dalam file log), lalu file log ini akan dija- 
dikan rujukan saat melakukan pass yang 
kedua. 

Setelah perintah pass pertama selesai 
dieksekusi, dilanjutkan dengan pass kedua: 

$ mencoder -ss @:9:@ -endpos 
OTO -ofps 23:976 x 

-vf crop=/04:464:8:8,scale=4/4:3 
52,hqdn3d,scale=474:352 \ 

-oac mp3lame -lameopts cbr: 
br=96:mode=1 -srate 44190 \ 
-ovc xvid -xvidencopts \ hq_ac: 
vhq=1:gmc:chroma_opt:chroma_me: 
me guality-6:gpel:guant 
type-mpeg:closed gop:keyframe 
boost-19:pass-2:bitrate-999 \ 
-0 Sampel.avi dvd://1 


Di bagian pass kedua terdapat beberapa 
perbedaan, misalnya pada codec audio di- 
mana kita menggunakan mp3lame dengan 
bitrate konstan 96 kbps joint-stereo dan 
frekuensi 44100 Hz, file keluaran diarahkan 
ke file sungguhan, serta perubahan pada 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | 








MPlayer/MEncoder 
opsi codec XviD. $ mencoder -ofps 23.976 \ MEncoder menghitung sendiri bitrate 
Setelah selesai, mainkanlah file sampel. -vf crop-794:464:8:8,scale-47/4:3 yang cocok untuk file keluaran dengan 
avi dengan perintah: 52, hqdn3d,scale=474:352 \ ukuran tertentu. Misal film DVD ber- 
$ mplayer sampel.avi -oac copy \ durasi 1 jam 19 menit ini ingin dijadikan 
-ovc xvid -xvidencopts \ hq_ac: video berukuran tepat 1 CD (~700 MB), 
Jika anda merasa kurang puas, ulangi vhq=l:gmc:chroma_opt:chroma_me: maka angka pada opsi bitrate kita ubah 
encoding pratilik dengan menaikkan angka me guality-6:gpel:guant menjadi bitrate=-600000. Perhatikan tan- 
bitrate. Ada kalanya volume suara dari film type=mpeg:closed_gop:keyframe_ da negatif di depan angka, ini artinya kita 
DVD sangat kecil sehingga kita harus me- boost-19:pass-1 \ menyuruh MEncoder agar file keluaran 
naikkan volume-gain. Ini bisa dilakukan -0 /dev/null dvd://1 tidak boleh lebih dari 600000 KB. Kenapa 
dengan beberapa cara, misalnya dengan $ mencoder -ofps 23.976 \ tidak 700000 KB saja sekalian? Karena 
menambahkan vol=<0-10>. Jadi opsi lame -vf crop=704:464:8:8,scale=474:3 XviD belum memerhitungkan ukuran 
lengkapnya adalah: 52,hqdn3d,scale=474:352 \ audio, dan ukuran audio MP3 dengan 
-lameopts cbr:br=96:mode=1:vol=5 -oac mp3lame -lameopts cbr: bitrate 96 kbps berdurasi 1 jam 19 menit 
br=96:mode=1 -srate 44199 \ adalah sekitar 100 MB. Dudi Indrasetiadi 
Sesuaikanlah dengan keadaan video mi- -ove xvid -xvidencopts \ hq_ac: (dudi.indrasetiadi@gmail.com) 
lik Anda. vhq=1:gmc:chroma_opt:chroma_me: 
me_quality=6:qpel:quant_ Referensi: 
Proses encoding keseluruhan type=mpeg:closed_gop:keyframe_ 1. BLFS Development Team, 2005, Beyond Linux 
Jika Anda telah puas dengan pratilik yang — boost-19:pass-2:bitrate-999 \ From Scratch version 6.0, http://www.linuxitom 
anda buat (dengan parameter yang telah -0 videoku.avi dvd://1 scratch.org. 
disesuaikan), maka sekarang saatnya 2. Moritz Bunkus, 2002, DVD ripping and transcoding 
melakukan proses encoding yang sesung- Satu kelemahan menentukan bitrate-N with linux, hittp://bunkus.org. 
guhnya. Perintah keseluruhannya adalah adalah ukuran file keluaran tidak bisa di- 3. MPlayer Team, 2004, MPlayer — The Movie Player, 
seperti berikut: perkirakan. Ada cara lain untuk membuat http://www.mplayerhg.hu. 


PeloporsiiraininggEINUXSIn done Sia veneet membangun server dan mengelola jaringan 


Mewujudkan Kepercayaan Anda angan: Bens bes ae Mann, me oe 


— sy FP Ey Wee et ln lt — -e ya, 1 T ee aa, 



















es WN MTB TB HP cet Win Th IT Gal OTR ee’ Wi Tun QA hs 
= = ia 2 BB 0 =a a Nees Sens ANNU Ty = = WIS BLL! 
Linux Server ve DER, & 2004am 
Hardware & Jaringan 
ponen & Konfigurasi Komputer, 
up & Membuat LAN pagunakap 
er n sehari-hari 
Da F undamental fom System Administration & Networking 
ic User, X-Window, . » ISP (Internet Service Provider) © WEB Hosting 
tem Administration & Networking 5 Warnet Development © System Integration A 
© Internet & Aplikasi WEB 
Browser, Search Engine, Email, 





, HTML, CSS & JavaScript 

ll Programming 

anced System Administration 
anced Networking Administration 





LPKNF 


Lembaga Pendidikan Komputer 
NURUL FIKRI 


http://www.nusulfikri.com 
& MySOL emial: infolnursultikri.con 


KI. = Jl. Margonda Raya No. 522 - Depok @/Fax. (021) 7874223-24, 77206991 

3 = Jl. Mampang Prapatan X/4 Jakarta Selatan @ (021) 7947115, 7975235, 79012 
SG 3 Sabtu & Minggu (6 bulan) mm Jl. A. Yani - Sentra Niaga B.I/12, Bekasi @/Fax. (021) 88956879, 8853537 

= Jam: 08.00 s.d 12.00 WIB. "Ji. Kopi No. 23A / Depan UNILA (Komp. Yys. Darul Hikmah) 7 pate 

u = Jam: 13.30 s.d. 18.00 WIB. Gedong Meneng - Bandar Lampung @ (0721) 7425345, 747403 d {’ 





2 = = Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Komp. Perkantoran Ciputat Indah Permai- 


= sn B3 Ae L — - aR aa Z ha La =. + + TT 


sFpercaye Ciputat - Tangerang, Banten ® (021) 7417161 


` 





BitDefender 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 








Konfigurasi Post 
BitDefender Antin 


Jika inbox mail Anda sering menerima e-mail yang be sikar 
nan besar mail server Anda belum dilengkapi dengan fi fitur A 


endapatkan e-mail yang bersih 

dari virus dan spam merupakan 

impian bagi Anda yang sering 
menggunakan fasilitas e-mail. Jika Anda 
seorang Admin Server, pasti tidak ingin 
dikomplain oleh user Anda karena hampir 
setiap hari Inboxnya mendapatkan banyak 
email spam dari Internet. Atau yang lebih 
ekstrim lagi, tiba-tiba seluruh dokumen yang 
dimilikinya menjadi rusak karena terserang 
virus yang berasal dari sebuah e-mail. 

Kalau kondisi demikian sering terjadi, 
tentu hal itu dapat mempengaruhi penilaian 
Anda di mata user. Apalagi jika user Anda 
merupakan atasan atau bos Anda, tentu hal 
demikian harus dapat Anda dihindarkan, 
bukan? 

Pada majalah InfoLINUX edisi 11/2005, 
penulis sudah menjelaskan sedikit cara kerja 
dari mail server Postfix. Kali ini penulis akan 
membahas cara konfigurasi Postfix dengan 


BitDefender Antivirus yang pernah penulis 
ulas pada InfoLINUX edisi 08/2005. 


BitDefender Remote Admin - Mozilla Firefox 





File Edit View Go Bookmarks Tools Help 






Instalasi Postfix Mail Server 
Dalam penulisan Artikel ini, penulis menco- 
banya di Fedora Core 4. Untuk menginstal- 
lasi Postfix, Anda hanya perlu mengetikkan 
perintah berikut: 
# rpm -ivh postfix-2.2.2-2.1386. 
rpm 


Setelah Postfix terinstalasi dengan baik, ma- 
ka Postfix dapat langsung diaktifkan sebagai 
SMTP Server (jika komputer telah memiliki 
FODN). 

# /etc/init.d/postfix start 


Untuk konfigurasi lengkap Postfix dalam 
pengujian ini, penulis sudah sertakan di CD 
InfoLINUX edisi ini. 


Persiapan konfigurasi 

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggu- 
nakan beberapa settingan sebagai berikut: 
Alamat IP : 192.168.2.1 

Hostname : serverl.example.com 


File Edit View Message Tools Configuration Help 


| Tutorial 













Domain : example.com 
SMTP dan POP3 : mail.example.com 


Untuk konfigurasi Domain dan alamat 
Mail, Anda dapat membacanya di artikel 
“Membangun Lokal DNS Server Menggu- 
nakan BIND” yang terdapat di edisi ini. 


Installasi BitDefender Antivirus 

Sebelum dapat mengintegrasikan Postfix 
dengan BitDefender, Anda dapat men- 
download terlebih dahulu versi trial 30 hari 
BitDefender Antivirus For Postfix dari situs 
http://www.ozonesecuritech.com atau dari 
http://www.bitdefender.com. 

Anda dapat 
menginstallasikan BitDefender, dengan 


langkah-langkah 


Selanjutnya langsung 


menjalankan sebagai 
berikut: 
1. Check versi gcc yang Anda gunakan. 
# GCC version 
gcc (GCC) 4.9.9 290059519 (Red 
Hat 4.9.9-8) 





Accounti - Sylpheed version 1.0.4 








na 1 8 8 8,8 





5-00 


(@ | % http://127.0.0.1:10000/BitDetender/statistics.cgi 





[Red Hat, Inc. [P Red Hat Network CSupport CShop MProducts MTraining 


PS Sr ary) 


Webmin) System) Servers) Networking, Hardware Cluster, Others: 


(& bitdefender n 


Get Getall Send Compose Reply 


pat 


= v 
Reply all Forward Delete Next 











[Folder o iv Ical a i 
È 8 Mailbox (MH) 
B 
HQ Sent 
» G Drafts 
» @ Queue 





irus Warning 
ara waming! 


7 a 





BitDefender@server 05/10/17{Mon) 05:4 1.7KB 


A 





8 Trash & inbox 
+B ati_Drafts 


LG ati_Trash 





























status? Infected 
Action: Dropped 












































QUICK TIPS 
4 Click the Help tab or the 
Done 


Reset statistics 

















= gi | > 





Tampilan BitDefender Remote Admin. 


62 INFOLINUX 12/2005 


www.infolinux.web.id 


1 item(s) selected (1.7KB) 





From: BitDefender@serverl example.com 
To: supri@example.com 
Subject: Virus Warning! 
Date: Mon, 17 Oct 2005 05:37:17 +0700 


BitDefender for Linux Mail Servers found an infected object 
in a message that was sent from your address 


Real receiver: <ati@example,com> 

To: Tri Haryati <ati@example .com> 

Subject: Test Virus 

Virus: EICAR-Test-File (not a virus) 

ttp://uwu bitdefender .com/yfind/?q=EICAR-Test-File (not a virus) 

Object: /opt/BitDefender/ var/tmp/BDSMTPDGcHMvb_0 ,body=>[Sub ject: Test Virus][Date: Mon, 17 Oct 2005 05:37:03 
+0700]=> (MIME part)=>eicar com 


For more information about BitDefender for Linux Mail Servers 
please visit http://linux.bitdefender .com/ 


This message was scanned for spam and viruses by BitDefender, 
I— [For more information please visit http://linux bitdefender .com/ 


1 new, 1 unread, 2 total (34KB) Y 


From: BitDefender@serverl example.com To: supri@example.com 
Subject: Virus Warning! 


a 








Peringatan Virus Warning dari BitDefender saat menerima e-mail bervirus. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Jika GCC yang Anda gunakan adalah 
versi 4, maka Anda harus menginstala- 
sikan terlebih dahulu paket compat-gcc- 
32 dan compat-libstdc++-296 agar dapat 
menginstallasi paket BitDefender-post- 
fix-1.6.2-1.linux-gcc3x.i586.rpm.run. 

2. Berikutnya instalasikan paket BitDe- 
fender, dengan mengikuti langkah-lang- 
kah berikut: 

# sh ./BitDefender-postfix- 
1.6.2-1.linux-gcc29x.i586. 
rpm. run 


Pilih saja pilihan default saat instalasi, 
dengan menekan Enter dan menjawab 
Yes. Setelah selesai, BitDefender akan 
menambahkan beberapa parameter di 
file konfigurasi Postfix agar dapat lang- 
sung terintegrasi dengan Postfix. 

3. Check apakah BitDefender sudah berja- 
lan dengan mengetikkan perintah ps. 
# ps ax | grep BitDefender 


4. Selanjutnya restart service postfix Anda 
untuk melakukan perubahan. 
# /etc/init.d/postfix restart 


5. Mail server Anda kini sudah terintegrasi 
dengan AntiVirus BitDefender, untuk 
pengujian lihat bagian Testing BitDe- 
fender Antivirus. 


BitDefender Webmin Module 


Untuk mempermudah manajemen BitDe- 

fender, Anda dapat menggunakan Webmin 

agar dapat memanajemen BitDefender dari 
browser. 

1. Lakukan Instalasi paket Webmin yang 
dapat Anda cari di CD Majalah InfoLI- 
NUX edisi ini. 

# rpm -ivh webmin-1.239- 
T noarch. rpm 


2. Selanjutnya, jalankan service webmin 
# /etc/init:d/webmin start 


3. Masuk ke halaman Webmin dengan 
mengetikkan di url browser Anda, http:// 
localhost:10000. Login dengan user root 
dan masukkan password root Anda. 

4. Berikutnya kita akan menginstallasi Bit- 
Defender Webmin Module. Untuk men- 
ginstallasi BitDefender Webmin Module, 
Anda dapat meng-copy dari CD InfoLI- 





NUX edisi ini. Copy file itu ke suatu 
folder, lalu dari menu Webmin configu- 
ration, install file BitDefender.wbm.gz 
dari submenu Webmin Module. Setelah 
berhasil, di menu System Anda akan me- 
lihat menu BitDefender Remote Admin. 

5. Dari Menu BitDefender Remote Admin, 
Anda dapat melakukan konfigurasi Bit- 
Defender, melihat statistik BitDefender, 
melakukan update, melakukan scanning, 
dan sebagainya. 


Testing Postfix Dan BitDefender 

Antivirus 

Tahap terakhir untuk mengetahui apakah 

mail server Postfix dan BitDefender Anti- 

Virus sudah terintegrasi dengan baik adalah 

dengan pengujian. Untuk itu Anda dapat 

mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Download sample virus dan spam dari 
situs http://www.eicar.com. Dari situs 
tsb, penulis mendownload empat buah 
file, yaitu eicar.com, eicarcom2.zip, ei- 
car.com.txt, dan eicar_com.zip. Copy 

file tersebut ke suatu folder yang ada di 

home directory Anda. 


“OLINUX and FreeBSD 


Features : H Unlimited data transfer 
=> Complete control panels 
=> POP3 email, FTP access 
=> SSH, CGI, SQL. 
=> and much more... 
=> Start from Rp. 19.500,-/ month 
=> Free Setup") 
=> 2 Months Free **) 


so 





BitDefender 





2. Setting Mail Client Anda, agar dapat 
mengirim dan menerima e-mail dari 
mail server yang sudah Anda setting, 
dengan menambahkan user Account 
yang ada di Mail server Anda. 

3. Setelah membuat user Account, test de- 
ngan mengirimkan e-mail yang berisikan 
attachment empat buah file dari situs ei- 
car. Kemudian kirim ke alamat user lain- 
nya dan cc ke alamat e-mail sendiri. 


4. Klik Icon Get All untuk menerima e- 
mail, dan lihat di Inbox Anda. Jika Anda 
mendapatkan e-mail yang berisikan 
peringatan Virus Warning!! dari BitDe- 
fender, selamat berarti Anda telah ber- 
hasil mengonfigurasikan Postfix dengan 
BitDefender Antivirus dengan benar. 


Demikian tutorial singkat konfigurasi 
Postfix Mail Server dengan BitDefender. 
Semoga dengan tutorial ini, dapat mem- 
bantu Anda dalam menangani masalah 
virus dan spam pada e-mail yang dapat 
produktifitas kerja Anda. 
Sampai jumpa! 


mengurangi 


Supriyanto (supriyanto@infolinux.co.id) 





Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp. 1.250.000, -/ mo 


“@Server Hosting 
Features : H Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 


=> Size server : 1 U Rackmount 

=> Bandwith : 128 kbps 

-> IP Address : 8 (max) 

=> Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


=> Colocation & Dedicated Server in USA 


=> Domain Name Register 


=> Benefit Reseller Program 


“IT'S NEVER GEEN EASIER 
TQ TARE YOUR BUSINESS ONLINE ” 


Note : *) Transfer (restriction apply) 
ot | yonr pament 


Luas 1... 


Supporting «You to a Web Success 
Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 

Jl. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
http:/Awww.cakraweb.com - info@cakraweb.com 





www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 12/2005 63 





Bochs 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Emulasi Komputer dengan | 


Di dunia open source, kita mengenal salah satu emulator komputer yang 
adalah Bochs. Dengan menggunakan Bochs, kita bisa mengemulasikan 
komputer. Kita bisa menginstal sistem operasi lain di atas sistem oper 
berjalan. Tulisan ini akan membahas tentang Bochs dan beberapa isu 


naannya. 


agi pengguna komputer yang beker- 
B: di lebih dari satu sistem operasi, 

instalasi dua (katakanlah Windows 
dan Linux) atau lebih sistem operasi dalam 
satu harddisk adalah hal yang wajar. Ter- 
gantung sistem operasi mana yang diperlu- 
kan, sistem operasi tersebutlah yang diboot. 
Apabila ingin berganti sistem, maka sistem 
yang aktif akan di-reboot untuk selanjutnya 
berpindah ke sistem lainnya. 

Kondisi semacam ini memang kondisi 
yang sangat umum ditemukan bagi penggu- 
na lebih dari satu sistem operasi. Tak jarang, 
sebuah partisi tambahan dibuat sebagai par- 
tisi untuk menyimpan data bersama yang 
bisa ditulisi oleh sistem operasi-sistem ope- 
rasi yang digunakan. 

Masalah baru akan timbul ketika ada kebu- 
tuhan untuk menggunakan dua sistem operasi 
bersama-sama. Hal ini tidak dimungkinkan 
dengan sistem dual boot (atau lebih) terse- 
but. Pendekatan dengan menggunakan wine 
(ataupun variannya) terkadang juga tidak bisa 
membantu banyak. Tidak semua aplikasi bisa 
diemulasikan dengan wine. Kalaupun bisa, 
bagaimanapun juga, aplikasi yang berjalan 
di Wine tidak akan sebaik ketika berjalan di 
sistem asalnya. Selain itu, bagaimana kalau 
sistem operasi utama adalah Windows! 

Di sinilah emulator komputer diper- 
lukan. Dengan menggunakan emulasi 
komputer, kita bagaikan memiliki banyak 
komputer yang sama-sama sedang berjalan, 
namun tetap bisa saling bekerja sama. Dan, 
secara fisik, kita hanya memiliki satu kom- 
puter saja. Di dalam setiap emulator, kita 
bisa menginstall sistem operasi sendiri pada 
harddisk virtual (yang bagi sistem operasi 
yang menjalankan emulator, umumnya 
berupa sebuah file berukuran besar). 


64 INFOLINUX 12/2005 


Di dunia ini, kita mengenal banyak 
sekali emulator komputer. Salah satu yang 
terbaik yang mungkin pernah ada adalah 
VMWare. Namun, software seharga 200-an 
dollar Amerika Serikat tersebut bagi be- 
berapa kalangan pengguna sangatlah mahal. 
Terutama, kalau emulasi digunakan untuk 
sistem operasi yang sudah lama (dan har- 
ganya sendiri juga sudah murah) seperti 
DOS ataupun Windows 95. 

Bagi pengguna yang mencari alterna- 
tif emulator yang murah (bahkan gratis!), 
dapat diinstal pada berbagai sistem operasi 
(multiplatform), dan dapat mengemulasi- 
kan beberapa sistem operasi, maka Bochs 
adalah salah satu alternatif yang terbaik 
yang ada. 


Pengenalan Bochs 

Bochs adalah emulator komputer. Sebuah 
software yang mampu mengemulasikan 
berbagai hardware yang menyusun sebuah 
komputer yang bekerja penuh. Bochs mam- 
pu mengemulasikan processor, memory, 
harddisk, sound card, vga card, dan lain 
sebagainya. Ketika dijalankan, Bochs akan 
menampilkan sebuah konsole yang men- 
simulasikan komputer yang dinyalakan. 
Kita bisa memasukkan CDROM installer 
suatu sistem operasi, kita bisa menginstal 
sistem operasi tersebut di harddisk yang 
telah diemulasikan oleh Bochs. Setelah in- 
stalasi selesai, Bochs bisa boot ke dalam 
sistem operasi tersebut dan sistem operasi 
tersebut bekerja seolah-olah sedang berjalan 
di komputer yang sesungguhnya. 


Arsitektur komputer 


Lebih lanjut lagi, Bochs adalah emulator 
komputer x86. Bochs dapat dikonfigur un- 


www.infolinux.web.id 









S 


tuk bertingkah laku seperti komputer 386, 
486, Pentium ataupun Pentium Pro (du- 
kungan tidak lengkap). Bochs tidak dapat 
digunakan untuk mengemulasikan mesin 
Sparc atau mengemulasikan mesin Apple 
misalnya. 

Namun, Bochs sendiri adalah emulator 
yang dapat berjalan pada berbagai sistem 
operasi. Bochs dapat diinstal pada berbagai 
sistem operasi yang berjalan pada berbagai 
hardware ataupun arsitektur komputer. 
Misal, Bochs dapat berjalan pada Linux 
yang berjalan pada mesin Sun. Namun, 
pada proses emulasi, Bochs tetap akan 
mengemulasikan hardware dengan arsitek- 
tur x86. 


Emulasi hardware 

Dengan kata lain, Bochs tidak peduli akan 
hardware yang berjalan sistem operasi host 
(sistem operasi yang menjalankan bochs). 
Selama hardware host dapat dikenali dengan 
baik oleh sistem operasi, maka bochs dapat 
berkomunikasi dengan hardware tersebut 
(secara teoritis). 

Kondisi demikian bisa dilakukan karena 
Bochs telah mengemulasikan jenis hard- 
ware tertentu. Bochs tidak perlu menge- 
mulasikan hardware host. Bochs memiliki 
‘hardware’ sendiri. Berikut ini adalah be- 
berapa hardware yang diemulasikan oleh 
Bochs: 

@ Processor: 386, 486, 586 atau yang kom- 
patibel 

@ Harddisk: IDE Harddisk ATA-2 

@ CDROM: IDE CDROM ATAPI-4 

@ Keyboard: Keyboard PS/2 standar de- 
ngan keymap Amerika Utara 

@ Mouse: Mouse PS/2 

@ Sound card: Sound Blaster 16 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





@ Network card: NE2000 atau yang kom- 
patibel 

Satu hal yang luar biasa tentang Bochs 
adalah kemampuan untuk mengemulasikan 
SMP (Symetric Multi Processor) sampai 15 
processor. Walaupun, harus diakui, fitur ini 
masih sangat eksperimental. Satu catatan un- 
tuk emulasi SMP adalah, walaupun kita bisa 
menentukan jumlah processor, tidak berarti 
kalau emulasi akan berjalan lebih cepat. 

Sebagai emulator open source, bochs me- 
mang sudah cukup hebat dalam melakukan 
emulasi berbagai hardware. Memang, harus 
diakui pula, tidak semua emulasi hardware 
dapat berjalan dengan baik, di semua sistem 
operasi host. 

Kemampuan emulasi CDROM di Bochs 
misalnya. Emulasi CDROM cukup bagus 
di Bochs. CDROM dapat dibaca dari ISO 
image untuk berbagai sistem operasi. Di 
berbagai sistem operasi, Bochs juga mampu 
untuk membaca langsung device CDROM. 
Bahkan, Bochs juga bisa melakukan booting 
dari bootable CDROM ataupun bootable 
CDROM image. 

Namun, kemampuan Bochs dalam 
mengemulasikan Sound card tidaklah se- 
baik CDROM. Memang, di beberapa plat- 
form seperti Windows dan Linux, sound 
bisa bekerja. Namun, tidak dengan sound di 
Mac OSX. 

Dukungan untuk USB bahkan lebih jelek 
lagi. Saat ini, dukungan USB masih belum 
lengkap. 

Jadi, kita tidak bisa mengharapkan Bochs 
untuk mampu mengemulasi semua harddisk 
yang ada dengan baik, di semua platform. 
Terkadang, sebuah hardware diemulasikan 


Tx 
LO AUN 
buf l ate t O 000 
f n al t d 1 1 J í 101010) 
FCE ab locate to 





Emulasi FreeDOS. 


dengan baik di satu platform, namun tidak 
di platform lain. 


Fitur lainnya 

Berikut ini adalah fitur Bochs selain yang 

dibicarakan sebelumnya: 

@ Memiliki command line debugger, yang 
dapat digunakan untuk melakukan de- 
bugging. Sangat berguna bagi yang ingin 
mempelajari sistem operasi lebih jauh 
lagi. 

@ Mendukung floating point melalui soft- 
ware floating point. 

@ Dukungan VGA. 


@ Dukungan VESA sampai 1024x768 
32bpp . 

@ Mendukung floppy disk sampai 
2,88MB. 


@ Mendukung 4 channel ATA, atau 8 de- 
vice ATA (8 harddisk pada umumnya). 
Mendukung paralel port. 

Mendukung serial port. 

Mendukung game port. 

Mendukung 16/32 bit addressing. 

Bisa copy dan paste antara host OS dan 
guest OS. 


Istilah yang dipergunakan 

Bochs dan emulator komputer lainnya 

umumnya mengenal istilah-istilah: 

@ Host, sistem operasi atau mesin yang 
menjalankan bochs 

@ Guest, sistem operasi atau mesin yang 
diemulasikan. 


Lisensi Bochs 
Pada awalnya (Bochs dimulai pada tahun 
1994), Bochs merupakan proyek komersial. 


hda: ( 


www.infolinux.web.id 





Bochs 





Emulasi Linux Redhat Rescue disk. 


Pada tahun 2000, MandrakeSoft membeli 
Bochs dan menjadikan Bochs proyek open 
source di bawah lisensi LGPL. Lisensi ini 
menjadikan Bochs sangat fleksibel baik bagi 
kalangan pengguna biasa ataupun kalangan 
industri. 

Satu yang terakhir, sebelum kita berpin- 
dah dari pengenalan, Bochs bisa diucapkan 
sebagai box. Nama Bochs merupakan per- 
mainan kata-kata dari Box. Nama Bochs 
ini terpikir karena umumnya pengguna 
menyebut sistem operasinya sebagai box, 
misal: Linux box, Windows box, dan lain 
sebagainya. 


Kegunaan Bochs 

Berikut ini, kita akan melihat kapan kita 
membutuhkan Bochs. Yang pertama adalah 
seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita 
perlu bekerja pada dua sistem operasi seka- 
ligus. 

Bekerja pada dua sistem operasi seka- 
ligus tidak harus selalu dalam pengertian 
yang serius. Misal, Anda ingin bermain 
game Windows sementara sedang bekerja di 
Linux (refreshing). 

Alasan kedua adalah katakanlah Anda 
masih ingin mempertahankan program la- 
ma sementara, sistem operasi baru di kom- 
puter baru Anda sudah tidak mendukung 
lagi. Misal, Anda ingin menjalankan aplikasi 
DOS yang lama sementara untuk aplikasi 
tersebut, Windows XP yang Anda gunakan 
sudah tidak mendukung. 

Alasan ketiga adalah belajar. Bagi yang 
ingin mendalami sistem operasi di era seka- 
rang, menggunakan Bochs merupakan salah 
satu cara yang sangat membantu. Bochs bisa 





INFOLINUX 12/2005 65 





Bochs 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








mengemulasikan banyak sistem operasi. 
Proses belajar tidak harus selalu diartikan 
secara akademis. Anda bisa menggunakan 
Bochs untuk me-reverse engineering sebuah 
driver misalnya. 

Alasan keempat adalah alasan kesenang- 
an. Kangenkah Anda akan sistem DOS yang 
Anda gunakan ketika kali pertama belajar 
komputer? Atau, barangkali Anda ingin 
menginstall kembali Slackware 4.0 atau 
Debian 2 atau Redhat 6 Anda yang beberapa 
tahun lalu Anda gunakan? Gunakan Bochs. 


Bochs dan VMWare 
Bochs 
Namun, secara umum, Bochs tidak bisa 
dibandingkan dengan VMWare. VMWare 
sendiri adalah produk dari perusahaan be- 


mirip-mirip dengan VMWare. 


sar dengan dana dan sumber daya manusia 
serta perencanaan yang telah diusahakan 
dengan baik. Ada target untuk rilis-rilis 
VMWare. Sebagai hasilnya, VMWare dijual 
dengan sangat mahal. 

Sementara, Bochs adalah salah satu proyek 
emulator open source yang mungkin tidak 
memiliki dana sekencang perusahaan pem- 
buat VMWare. Sumber daya manusianya 
pun, walaupun hebat, mungkin tidak bekerja 
fulltime untuk Bochs. Dan, perencanaan 
Bochs pun bergantung pada para pengem- 
bangnya ataupun komunitas. Tidak ada tar- 
get keras tertentu untuk rilis-rilis Bochs. Se- 
bagai hasilnya, Bochs bisa digunakan tanpa 
harus membayar sepeser pun. 

Bochs tidak datang dengan graphical user 
interface sebagus VMWare. Sebagai ganti- 
nya, Bochs datang dengan command line 


interface. 





Emulasi OpenBSD. 


66 INFOLINUX 12/2005 


Bochs juga tidak memiliki dukungan 
hardware yang matang untuk semua plat- 
form. Terkadang, perbedaannya terlalu 
kentara. Bahkan, USB pun tidak didukung 
dengan baik, untuk semua platform. 

Bochs juga tidak memiliki integrasi yang 
tinggi dengan sistem operasi host. VMWare 
selain datang dengan modul untuk kernel 
berbagai distro (sampai versi-versinya), ma- 
sih mampu mengkompilasi modul untuk 
kernel yang tidak standar atau yang lebih 
baru. 

Singkat kata, Bochs dan VMWare dalam 
beberapa hal memang tidak bisa dibanding- 
kan. Namun, Bochs juga memiliki sejumlah 
kelebihan seperti gratis, source code yang 
terbuka, lisensi yang fleksibel, dan hal-hal 
lainnya. Yang terpenting, kalau permasalah- 
an bisa diselesaikan dengan Bochs, kita ti- 
dak perlu menggunakan VMWare. 


Instalasi Bochs 

Bochs bisa di-download di website-nya 
di bochs.sf.net. Namun, beberapa distri- 
busi sudah datang dengan Bochs di dalam 
CDROM atau DVDROM distro. Sebelum 
men-download source dan melakukan 
kompilasi sendiri, cobalah untuk memper- 
gunakan paket yang telah disiapkan untuk 
distribusi Anda. 

Sebagai catatan, tulisan ini dibuat di dis- 
tro Linux SUSE Linux Pro 9.3, dengan Bochs 
yang di-upgrade menjadi versi 2.2.1. 

Setelah terinstal, Bochs akan datang den- 
gan tiga program: 

@ Bochs: emulator itu sendiri. 
@ bxImage: tool untuk membuat disk image 
untuk digunakan pada Bochs. Ketika 





Emulasi NetBSD. 


www.infolinux.web.id 


menggunakan Bochs, kita perlu mem- 
buat harddisk ‘virtual’ di mana Bochs 
akan menganggapnya sebagai harddisk. 
Dari sisi pandang host, harddisk virtual 
tersebut hanyalah sebuah file image bia- 
sa, yang dibuat dengan bximage. 

@ bxcommit: tool interaktif untuk meng- 
commit redolog ke disk image untuk di- 
gunakan oleh Bochs. 

@ Bochs-dlx: Menjalankan demo DLX 
Linux 


Setelah bochs terinstal, kita bisa melan- 
jutkan ke langkah berikutnya: memulai 
bochs dengan image contoh DLX Linux. 


Menjalankan DLX Linux 

Bochs datang dengan sebuah image DLX 
Linux yang siap untuk dijalankan. Untuk 
menjalankan, berikanlah perintah bochs- 
dlx. 

$ bochs dix 


DLX Linux Demo, for 
Bochs x86 Emulator 


Checking for bochs binary...ok 
Checking for DLX linux 
directory... o0k 

Checking for /usr/bin/gzip..::0k 
Checking for /home/nop/.bochsdlx 
directory... 


To run the DLX Linux demo, I 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





need to create a directory 
called 

/home/nop/.bochsdlx, and copy 
some configuration files 

and a 19 megabyte disk image 
into the directory. 


Is that okay? [y/n] 


Kali pertama dijalankan, script bochs- 
dlx akan membuat sebuah direktori 
~/.bochsdlx dan mengekstrak file-file 
yang dibutuhkan ke dalamnya. Jawablah y 
pada saat konfirmasi untuk membuat di- 
rektori diminta. Setelah itu, secara otoma- 
tis emulator yang berisi DLX Linux akan 
dijalankan. 

Sebuah window akan ditampilkan. Emu- 
lasi pun akan dimulai. Setelah DLX Linux 
selesai boot, pengguna akan menjumpai se- 
buah login prompt. Login-lah sebagai root 
(tanpa password) untuk memulai penggu- 
naan. Pengguna kemudian bisa bekerja se- 
perti biasa. 

Untuk menutup sesi sistem, pengguna 
dapat logout dan klik langsung pada tom- 
bol Power yang terletak pada kanan atas 
dialog. 

Sampai di sini, pengguna telah dibawa 
untuk melihat kemampuan Bochs untuk 
mengemulasikan Linux di atas Linux. Beri- 
kut ini, kita akan melanjutkan ke penggu- 
naan yang lebih menarik, yaitu mencoba 
berbagai disk image yang disediakan. 


Memulai Bochs dengan image yang 
disediakan 

Berkat kontribusi dari berbagai pengguna 
dan pengembang Bochs di seluruh dunia, 
di website Bochs, kita bisa menemukan ber- 
bagai disk images siap pakai. Ukuran dari 
disk images tersebut beraneka ragam, mulai 
dari yang berukuran di bawah 5 MB sam- 
pai yang mendekati 100 MB. Sistem operasi- 
nya pun macam-macam, mulai dari Linux, 
*BSD sampai GNU Hurd. 

Mencoba Bochs yang paling mudah 
adalah dengan menggunakan disk image 
yang sudah ada. Dengan demikian, kita ti- 
dak perlu: 

@ Membuat disk image sendiri. 
@ Melakukan instalasi dan konfigurasi 
sendiri. 


FreeDOS 
Sebagai contoh pertama, kita akan mencoba 
disk image berisikan sistem freedos. Down- 
load-lah file freedos-img.tar.gz dan laku- 
kanlah langkah-langkah berikut ini untuk 
memulai emulasi: 
@ Ekstraklah freedos-img.tar.gz tersebut 
dengan perintah: 
$ tar zxvf freedos-img.tar.gz 
freedos-img/ 
freedos-img/a.img 
freedos-img/b.img 
freedos-img/c.img 
freedos-img/bochsrc 


@ Masuklah ke direktori freedos-img 
$ cd freedos-img 


@ Jalankanlah perintah berikut untuk men- 
jalankan Bochs: 
$ bochs -g 


Selanjutnya, sebuah window akan di- 
tampilkan. Setelah FreeDOS selesai boot- 
ing, pengguna segera bisa bekerja dengan 
DOS. Kliklah pada tombol Power begitu 
penggunaan selesai. 


Linux 
Image kedua yang akan kita coba adalah 
image distribusi Linux (rescue disk Red Hat 
dengan kernel 2.2.14). Image linux-img.tar. 
gz ini berukuran cukup kecil, yaitu 2 MB. 
Lakukanlah langkah-langkah berikut ini 
setelah download linux-img.tar.gz selesai 
dilakukan: 
@ Ekstraklah linux-img.tar.gz tersebut de- 
ngan perintah: 
$ tar zxvf linux-img.tar.gz 
linux-img/ 
linux-img/ README 
linux-img/TESTFORM.txt 
linux-img/minibootable. img 
linux-img/bochsrc 


@ Masuklah ke direktori hasil ekstraksi: 
$ cd linux-img 


@ Berikan perintah berikut untuk men- 
jalankan emulator: 


$ bochs -g 


OpenBSD 


Berikut ini, kita akan membuktikan kemam- 


www.infolinux.web.id 





Bochs 





puan bochs dalam mengemulasi OpenBSD. 
Download-lah terlebih dahulu image open- 
bsd-img.tar.gz yang hanya berukuran seki- 
tar 1.3 M. Setelah itu, lakukanlah langkah- 
langkah berikut: 
@ Ekstraklah openbsd-img.tar.gz tersebut 

dengan perintah: 

$ tar zxvf openbsd-img.tar.gz 

openbsd-img/ 

openbsd-img/a.img 

openbsd- img/ README 

openbsd-img/TESTFORM.txt 

openbsd- img/bochsrc 


@ Masuklah ke direktori hasil ekstraksi: 
$ cd openbsd-img 


@ Berikanlah perintah berikut ini untuk 
menjalankan emulator: 
$ bochs -g 


Sebuah dialog akan ditampilkan. Sedikit 
berbeda, pada prompt yang ditampilkan, 
tekanlah tombol ENTER. Booting akan 
dilakukan menggunakan image disket. 


NetBSD 
Masih berada dalam keluarga BSD, kali ini 
kita akan mencoba emulasi NetBSD. Down- 
load-lah image netbsd-img.tar.gz yang 
berukuran 1.2 MB. Setelah itu, lakukanlah 
langkah-langkah berikut: 
@ Ekstraklah netbsd-img.tar.gz tersebut 
dengan perintah: 
$ tar zxvf netbsd-img.tar.gz 
netbsd-img/ 
netbsd-img/a.img 
netbsd-img/README 
netbsd-img/TESTFORM. txt 
netbsd-img/bochsrc 


@ Masuklah ke direktori hasil ekstraksi: 
$ cd netbsd-img 


@ Berikanlah perintah berikut ini untuk 
menjalankan emulator: 
$ bochs -g 


Sebuah dialog akan ditampilkan. Proses 
booting akan dilakukan dengan media 
floppy. Setelah itu, NetBSD mini siap 
digunakan. Setelah mencoba beberapa 
image yang disediakan, kita akan men- 


coba untuk membuat disk image sendiri, 


INFOLINUX 12/2005 67 





Bochs 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








kemudian menginstalasi sendiri sistem 
operasi yang diinginkan, untuk kemudian 
menikmati kemampuan emulasi Bochs. 


Membuat disk image dan mengins- 
talasi OS 

Pada bagian ini, kita akan mempergunakan 
Bochs untuk menginstal dan menjalankan 
Linux Debian 3.1 (hanya base system saja). 
Sebelum kita bisa memulai, kita perlu mem- 
buat disk image terlebih dahulu. Untuk ke- 
butuhan sistem Debian 3.1, kita akan me- 
nyediakan disk space sekitar 150 MB. 


Langkah 1: Membuat disk image 

Gunakan program bximage untuk membuat 
disk image. Buatlah hd image (flat) dengan 
ukuran 150 MB dan disimpan sebagai debi- 
an3l.img. Kemudian, catatlah baris-baris 
terakhir dari bximage seperti contoh beri- 
kut ini: 

ataf-master: type=disk, 


path-”debian31l.img”, mode=flat, 
cylinders-394, heads=16, spt=63 


Setelah itu, perhatikanlah direktori aktif 
Anda. Seharusnya, akan terdapat sebuah file 
debian31.img yang berukuran 150 MB. 

Sampai di sini, langkah 1 untuk membuat 
disk image telah selesai. Kita siap melanjut- 


kan ke langkah berikutnya. 


ous Rr 
1, skipping text update 
1, skipping text update 
nand received 
1, skipping text update 
1, skipping text update 
1, skipping text update 


Interface b0c0 

Interface b0c3 

c,v 1.47 2005/05/24 16:50:50 vruppert Exp $ 
1, skipping text update 

pnt Height is 16 

bnt Height is 16 

16/63 translation=none LCHS=304/16/63 





oo 
Instalasi Debian 3.1 di atas Bochs. 


68 INFOLINUX 12/2005 


ios.c,v 1,62 2005/07/02 18:39:43 vruppert Exp $ 


Langkah 2: Konfigurasi bochsrc 

Apabila diperhatikan, pada pembahasan 

mengenai penggunaan disk image yang 

tersedia: 

@ Kita selalu hanya menjalankan bochs de- 
ngan argumen -g. Sederhana sekali, tanpa 
pemberikan argumen yang berarti. 

@ Disetiap arsip, selalu tersedia file dengan 
nama .bochsrc, bochsrc, atau bochsrc. 
txt. File-file tersebut adalah file konfigu- 
rasi bochs untuk setiap image. Untuk 
image yang berbeda, file konfigurasi yang 
digunakan juga tentu berbeda. Kita bisa 
berpikir file konfigurasi tersebut meru- 
pakan file kontrol untuk setiap sistem 
yang ingin kita emulasikan. Dengan 
menggunakan file konfigurasi, kita bisa 
menjalankan Bochs tanpa argumen sama 
sekali. 


File konfigurasi akan dicari dalam urut- 

an berikut ini: 

@ Mencari .bochsrc di dalam direktori ak- 
tif. 

@ Mencari bochsrc di dalam direktori aktif. 

@ Mencari bochsrc.txt di dalam direktori 
aktif. 

@ Mencari bochsrc.bxrc di dalam direktori 
aktif (hanya untuk Windows). 

@ Mencari .bochsrc di dalam home direc- 
tory user (hanya untuk Unix). 

@ Mencari bochsrc di /etc (hanya untuk 
Unix). 





www.infolinux.web.id 


Apabila diinginkan, kita pun bisa mem- 
berikan nama yang berbeda untuk file kon- 
figurasi. Namun, dengan demikian, kita 
perlu memberikan argumen -f disertai lo- 
kasi file konfigurasi yang diinginkan. Bochs 
sangatlah fleksibel. 

File konfigurasi Bochs harus diakui cu- 
kup rumit. Namun, pada dasarnya, kita 
tidak perlu menggunakan semua opsi 
yang tersedia. Dalam sistem yang umum, 
kita hanya perlu melakukan beberapa peng- 
aturan berikut: 

@ Jumlah memori yang diinginkan. Se- 
baiknya, kita memberikan nilai yang ma- 
suk akal. Sepertiga dari memory sistem 
adalah nilai yang masuk akal. 

Opsi yang dipergunakan adalah megs, 

sementara, nilai yang diperbolehkan 

adalah integer. Contoh: 
megs: 64 


@ Nama file ROMBIOS 
Opsi yang dipergunakan adalah romimage, 
sementara, nilai yang diperbolehkan adalah 
path ke rombios yang disertakan dalam 
distribusi bochs. Contoh: 
romimage: file=/usr/share/ 
bochs/B1I0S-bochs-latest, 
address-ixf OPO 


@ Nama file VGABIOS 
Opsi yang dipergunakan adalah vga- 
romimage. Nilai yang diperbolehkan 
adalah path ke vgarombios yang diser- 
takan dalam distribusi bochs. Contoh: 
vgaromimage: file=/usr/share/ 
bochs/VGABIOS-Igpl-latest 


@ Ekstensi VGA yang akan dipergunakan 
Opsi yang dipergunakan adalah vga: 
extension=<nama ekstensi». Umumnya, 
pengguna akan mengaktifkan ekstensi 
VBE. Contoh: 

vga: extension=vbe 


@ Floppy (apabila diperlukan) 
Opsi yang dipergunakan adalah floppya 
(untuk floppy pertama). Nilai yang di- 
perbolehkan adalah path ke image floppy 
ataupun lokasi device floppy pertama di 
Linux (/dev/fd0). Kita bisa pula mem- 
berikan opsi status dengan nilai inserted 
(floppy telah dimasukkan) 
ejected. Contoh: 


ataupun 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





floppya: 1 44—/dev/fd9, 
status=ejected 


@ Harddisk utama 
Opsi yang dipergunakan adalah ata0- 
master (umumnya). Gunakan keluaran 
dari perintah bximage. Contoh: 
ataf-master: type=disk, 
path-”debian31.img”, 
mode-flat, cylinders=304, 
heads-16, spt=63 


Contoh ini menunjukkan kita akan 
menggunakan harddisk primary master 
dengan nama file debian31.img. 


@ CDROM 
Opsi yang dipergunakan adalah salah 
satu dari ata<n>-<master/slave>. N 
Nilai 
yang mungkin adalah 0 sampai 3. Se- 


menunjukkan urutan device. 


mentara, master atau slave menunjuk- 
kan status disk pada sebuah ATA chan- 
nel. 

Dengan demikian, apabila cdrom di- 
umpamakan ditancapkan pada primary 
slave, maka berikanlah opsi ini: 
ataf-slave: type=cdrom, 
path-”netinst.iso”, 
status=inserted 


Perhatikanlah opsi type antara harddisk 
(disk) dan cdrom (cdrom). Selanjutnya, 
pengguna bisa memberikan lokasi ISO 
image CDROM pada opsi path. Opsi sta- 
tus akan menunjukkan apakah CDROM 
dimasukkan (inserted) atau tidak (eject- 


ed). 


@ Boot seguence 
Opsi yang dipergunakan adalah boot. 
Contoh: 
boot: cdrom, cC 


@ Status mouse (digunakan atau tidak, ser- 
ta protokol mouse apabila digunakan) 
Opsi yang dipergunakan adalah mouse. 
Nilai yang mungkin adalah opsi en- 
abled=0 atau enabled=1. Protokol dapat 
disebutkan secara eksplisit dengan opsi 
type. Contoh: 

mouse: enabled=@ 


Berikut ini adalah file konfigurasi (de- 


ngan nama bochsrc) yang menggunakan 
semua opsi yang telah dibahas sebelum- 
nya: 

$ cat bochsre 

megs: 64 

romimage: file=/usr/share/ 
bochs/B10S-bochs-latest, 
address=0xf 0000 

vgaromimage: file=/usr/share/ 
bochs/VGABIOS-1lgpl-latest 
vga: extension=vbe 

floppya: 1 44-/dev/fd9, 
status=ejected 

ataf-master: type=disk, 
path="debian31.img”, 
mode=flat, cylinders=304, 
heads=16, spt=63 

ataf-slave: type=cdrom, 
path-”netinst.iso”, 
status-inserted 

boot: cdrom, C 

mouse: enabled=ð 


Langkah 3: Selesai 
Sampai di sini, seharusnya kita memiliki 
tiga file di dalam direktori aktif: 


LINUX HOSTING 


EKONOMI 5 MB Rp. 
BISNIS 25 MB Rp. 
50 MB Rp. 

100 MB Rp. 
PRO 250 MBY Rp. 


Ka 
Int we 42.8 Ghz 













Bochs 





@ bochsrc, file konfigurasi. 

@ Debian3l.img, yang merupakan hard- 
disk primary master. 

@ Netinst.iso, 
CDROM. Image ini dibuat dengan sum- 
ber adalah CDROM Net Install yang bisa 
didownload di Debian.org. 


yang merupakan image 


Sampai di sini, kita telah siap untuk 
menjalankan bochs. Dengan boot sequence 
adalah cdrom, c, maka pertama-tama 
CDROM installer akan di-boot. Berikan 
perintah berikut ini untuk menjalankan 
Bochs: 
$ bochs -q 


Sebuah dialog akan ditampilkan. Setelah 
itu, instalasi dapat dilakukan seperti biasa. 
Setelah instalasi selesai, maka Debian 3.1 
yang diemulasikan pun siap untuk digu- 
nakan. 

Sampai di sini dulu pembahasan kita 
mengenai Bochs, emulator open source 
yang sungguh-sungguh luar biasa. Selamat 
mencoba dan sukses! Â 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


24.000,-/TAHUN 
30.000,-/3 BULAN 
54.000,-/3 BULAN 
90.000,-/3 BULAN 
60.000,-/BULAN 
Rp. 100.000,-/BULAN 
Rp. 150.000,-/BULAN 


(Xeon DOMAIN(.COM/.NET/.ORG) 





- OC3 (155mbps) 

- DS3 (45mbps) 

- OC3 (155mbps) 
Unlimited Email 
Unlimited MySQL 

Web Statistics 

FTP, Web Control Panel 
Script Instant 

PHP, CGI, SSI 


www.infolinux.web.id 


Rp. 90.000, -/ TAHUN 


" Khusus Hosting 


www.be-i.net 


Be-| NET, Komplek Batan Indah Blok | 1 


Tangerang - Banten 15313 


Telp. 021.92757548 - HP: 0818161229 


INFOLINUX 12/2005 69 





Oracle Cluster 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 




















Oracle Cluster pat 
Advance Server 3 


Bagian 3 dari 3 Artikel 










have 


menginstal Oracle Cluster dengan dua mesin atau node. 


ua bagian sebelumnya menggam- 

barkan bahwa OCFS dan Oracle 

Cluster Manager telah terinstalasi 
dan ter-patch dengan baik. Sekarang kita 
lanjutkan dengan melakukan instalasi Ora- 
cle Database Enterprise Edition dan patches, 
serta membuat database-nya. 


Instalasi Oracle Database Enterprise 
Edition 

Instalasi Oracle dilakukan dengan meng- 
gunakan source yang sama dengan source 
installasi “Oracle Cluster Manager”. Untuk 
melakukan instalasi ikuti langkah berikut: 
[root@dsmpl root]$ su - Oracle 
[Oracle@dsmp1 Oracle]$ cd /u@1l/ 
Sourc e/0rac legi Disk. 
LOracle@dsmp1 Disk1]$ ./ 

Cunins tanier 


Proses Instalasi Oracle Database 

@ Setelah “./runInstaller” dijalankan den- 
gan menggunakan user Oracle, maka 
akan tampil “Welcome Screen” sebagai 

Oracle 


pembuka persiapan instalasi 


Database. Setelah “Welcome Screen” 


[e] Oracle Universal Installer: Cluster Node Selection 





Cluster Node Selection 






The local Node : "dsmp1" will always be selected. Please select any additional nodes | 
s fe 





P E 


Gambar 10. Cluster Node Selection. 





70 INFOLINUX 12/2005 


tampil, lanjutkan proses instalasi dengan 
menekan tombol “Next”. 

@ Proses selanjutnya Oracle akan me- 
nampilkan “Cluster Node Selection” 
screen. Layar ini meminta kita untuk me- 
milih node cluster yang akan digunakan 
oleh Oracle database nantinya. Karena 
kita hanya meng-cluster 2 node, maka 
yang tampil juga 2 node yaitu dsmp1 dan 
dsmp2. Untuk itu pilihlah kedua node 
tersebut seperti terlihat pada gambar 10. 

@ Setelah memilih node dsmp1 dan dsmp2, 
lanjutkan proses instalasi dengan meng- 
klik tombol “Next”. Proses dilanjutkan 
dengan memilih “File Locations“ seperti 
terlihat pada gambar 11. 

Jangan lakukan perubahan apapun, 
karena Oracle langsung mendeteksi 
nilai yang kita setting pada .bash 
profile user Oracle. Jika Anda ingin 
melakukan perubahan seperti Name 
& Path, lakukan perubahan terlebih 
dahulu pada .bash profile dan laku- 
kan instalasi ulang. 

Untuk melakukan proses selanjutnya 
klik tombol “Next”. 


[e] Oracle Universal Installer: File Locations 














File Locations 


Source... 
Enter the full path of the file representing the productis) you waft to install: 
t f 


Path: fuOl/source/oracle9i/Disk1/stage/ products jar 


Destination... P 


Enter or select an Oracle Home name and its full path: 






About Oracle Universal Installer... 
- 


. 
0 
map (cr oc ace 





Gambar 11. File Location for Source and Destination Oracle Da- 
tabase. 





www.infolinux.web.id 


P3: xan 
al jose! 19 
a Qe- Pr had || 


Ini bagian puncak dari serial tiga tulisan, yang menunjukkan bahwa pe 


P. 
th Sep 


| Welcome 


The O 
raci . 
co e 
"figuration versa 

y 





Click » 
Ck Installed p 


is telah berha 


@ Window berikutnya akan menawarkan 4 
pilihan produk yang akan diinstal, yaitu 
Oracle9i Database 9.2.0.4.0, Oracle9i 
Client 9.2.0.4.0, Oracle9i Management 
and Integration 9.2.0.4.0, dan Oracle9i 
Cluster Manager 9.2.0.4.0. Pilihlah op- 
tion “Oracle9i Database 9.2.0.4.0“, lalu 
klik tombol “Next”. 

@ Selanjutnya akan ada 3 pilihan tipe insta- 
lasi, yaitu Enterprise Edition (2.48GB), 
Standard Edition (2.74GB), dan Cus- 
tom. Pilih Option “Enterprise Edition 
(2.48GB)”, kemudian lanjutkan dengan 
mengklik tombol “Next”. 

@ Kita akan membuat database setelah in- 
stalasi selesai. Oleh karena itu pilihlah 
option “Software Only” ketika layar 
“Database configuration” tampil seperti 
pada gambar 12. Lalu lanjutkan dengan 
mengklik tombol “Next”. 

@ Selanjutnya layar “Shared Configura- 
tion File Name” akan tampil seperti pada 
gambar 13, kemudian isikan Shared 
Configuration File Name dengan “/var/ 
opt/Oracle/oradata/orcl/SharedSrvctl- 
ConfigFile”, lalu klik tombol “Next”. 


| 
g Oracle Universal Installer: Database Configuration 





Database Configuration 


Select a database suited to your needs. 
| C General Purpose 5 

Installs a pre-configured database optimized for general purpise usage \ 
C Transaction Processing 

Installs a pre-configured database optimized for transaction processing Ji 


C Data Warehouse walt 
Installs a pre-configured database optimized for data warehousing DEET 







C Customized a = my = RN z 
Allows you to create a customized database. This option takes longer tha | the pre-cor jured 


Software Onl 


Maan raisons sate Pai AA E Ma AS UN NA 
“VinstalTs software only and does not create a datab ase at th 
AAE : 








Ka 
0 
Or Ay 


a 


Gambar 12. Database. Configuration. 









Ss 
Si 
“ee. 
Ss fu, 1 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 








[e] Oracle Universal Installer: Shared Configuration File Name 


Shared Configuration File Name 


shared mec name ora 


En cluster filesystem file name for Oracle9i Real Application 
ra etek s Configu 


Shared Configuration File Name [/yar/opt/or 





acle/oradata/orcl/Sh aredSrvctlConfigFile| 


| 
= 
— = 
a x "i =s “ 
—" TN — Ar 3 
na + Cee 


7 
Installed Products... 


Gambar 1 3. Shared Configuration File Name. 





@ Setelah semua informasi diisikan dengan 
benar, Oracle akan memberikan sum- 
mary Installasi seperti pada gambar 14. 
Pada gambar tersebut terlihat ada 2 node 
yang akan diinstallasi oleh Oracle. Untuk 
memulai installasi, klik tombol “Install”. 


Progress Installasi Oracle 

Setelah tombol “Install” di klik, Oracle akan 

memulai instalasi Oracle database di mesin 

dsmp1 dan dsmp2. Tunggu beberapa saat 
hingga proses instalasi selesai. 

Dalam salah satu proses instalasi akan 
ada tampilan yang memperlihatkan Oracle 
sedang melakukan “Remote Operation”, 
yaitu Oracle sedang melakukan copy instal- 
lasi Oracle dari dsmp1 ke node RAC lainnya 
dalam hal ini adalah dsmp2. Proses ini harus 
terjadi karena jika Oracle tidak melakukan 
“Remote Operation”, installasi Oracle data- 
base dipastikan gagal. 

@ Pada gambar 15, Anda diminta untuk 
menjalankan script “root.sh” yang ter- 
dapat pada direktori “/u01/app/Oracle/ 
product/9.2” dengan menggunakan user 
root di dsmp1 dan dsmp2. Ini menun- 
jukkan bahwa proses “Remote Opera- 

tion” berjalan dengan lancar. Selanjutnya 

buka console baru di mesin 1 dan mesin 

2 menggunakan user root dan jalankan 

perintah seperti di bawah ini pada semua 

RAC mesin / node: 

Lroot@dsmpl root1# cd /u@1/ 

app/Oracle/product/9.2 

[Lroot@dsmpl 9.2]# ./root.sh 

Running Oracle9 root.sh 

seript. 

NnThe following environment 

Vardi les are set as: 

ORACLE_OWNER= Oracle 
ORACLE_HOME= /u@1/app/ 
Oracle/product/9.2 








g Oracle Universal Installer: Sumr 





nary 


Summary 
Oracle9i Database 9.2.0.4.0 hk 






Global Settings 
I-Source : f/u0l1/source/oracle9i/Disk1/stage/products.jar 
-Oracle Home: /u0l/app/oracle/product/9.2 (OraServer9i) 
-Node Name: dsmp1 

-Node Name: dsmp2 

“installation Type : Enterprise Edition 

G Product Languages 

“English 

G-Space Requirements 

I-jud1/ Required 2.50GB : Available 11.31GB 

Ly Required 91MB (only as temporary space) : Available 4.72GB 
New Installations (203 products) 

advanced Queueing (AQ) API 9.2.0.4.0 




















Ady pea ation 9.2.0.4.0 
Agent Regu "nisan rt Files 9.2.0.4.0 
nache Canfin on far Or 











Gambar 14. Summary Oracle Database Instalation Information. 


Enter the full pathname of 
the local bin directory: [/ 
usr/local/bini: 

Copying dbhome to /usr/ 


local/ bin 

Copying oraenv to /usr/ 
local/ bin 

Copying coraenv to /usr/ 
local/bin 


\nCreating /etc/oratab file... 
Adding entry to /etc/oratab 
filer: 

Entries will be added to the 
/etc/oratab file as needed by 
Database Configuration 
Assistant when a database is 
created 

Finished running generic part 
of root:sh script: 

Now product-specific root 
actions will be performed. 
[root@dsmp1 9.2]# 


Setelah script “root.sh” kita jalankan di 
semua RAC mesin, klik tombol “OK” dan 
“Next”. 
muncul window “End of Installation” seb- 


Tunggu beberapa saat sehingga 


agai tanda bahwa Oracle Database telah ter- 
instal dengan baik. 


Patches Oracle Database Enterprise 
Edition 

Setelah sukses melakukan instalasi, kita akan 
melanjutkan menginstall Oracle patches 
9.2.0.6. Patches sangat diperlukan karena 
selain untuk memperbaiki bugs yang ada, 
patches juga dapat meningkatkan perfor- 
mansi database. Oracle Patches hanya bisa 
didapatkan jika Anda berlanggan ATS pada 
Oracle dan dapat di-download melalu site 
http://metalink.oracle.com. 


www.infolinux.web.id 





Oracle Cluster 









[e] Oracle Universal Installer: Install 


o Setup Privileges 







nfiguration sa Sa tobe as root 
eins alation eed. Plea PE ave this 


ERON 
E mp2, fro mano ther win ndow, then ome 











erations in nodes dsmplld... 











ve Ta. NE Ate 


is sone te ena 
Tin ctions2005-06-29 03-46-05PM Io: 


Gambar 15. Oracle meminta menjalankan script root.sh. 


Oracle patches 9.2.0.6 source instalasi sama 
dengan source instalasi yang dilakukan untuk 
melakukan patches Oracle cluster manager. 


Menjalankan instalasi patches Oracle Database 
Sebelum menjalankan “./runInstaller” pa- 
da source patches Oracle database untuk 
melakukan patches, kita harus menjalankan 
perintah di bawah ini: 
LOracle@dsmp1 Disk1]$ cd 
$ORACLE_HOME/oui/bin 
[Oracle@dsmpl bin]$ ./ 
runInstaller -updateNodeList 
-noClusterEnabled -local ORACLE_ 
HOME=$ORACLE_HOME CLUSTER 
NODES=dsmp1,dsmp2 


Setelah itu jalankan “./runInstaller” pada 
source patches yang berlokasi sama dengan 
source Oracle cluster manager patches. 

LOracle@dsmp1 Oracle]$ cd /u@1l/ 
source/patches/Disk1/ 
LOracle@dsmp1 Disk1]$ ./ 
Uninstaller 


Proses Instalasi Patches Oracle Database 

Setelah “./runInstaller” dijalankan meng- 

gunakan user Oracle, ikutilah proses berikut 

untuk melakukan patches. 

@ Pada saat muncul “Welcome Screen”, 
lanjutkan dengan mengklik “Next”. 

@ Proses berikutnya adalah menentukan 
Name mana yang akan di patches. Jan- 
gan sampai salah pilih Name, isikan den- 
gan “OraServer9i” sesuai dengan Name 
yang kita isikan waktu pertama instalasi, 
seperti tampak dalam gambar 16. Lan- 
jutkan dengan mengklik tombol “Next”. 

@ Selanjutnya Oracle akan menampilkan 
“Selected Nodes” Screen yang menampil- 
kan node dsmp1 dan dsmp2. Node ini- 
lah yang akan di-patches oleh Oracle. 


INFOLINUX 12/2005 7| 





Oracle Cluster 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








[e] Oracle Universal Installer: Specify File Locations 


cle Universal Installer: Install 





Specify File Locations 


Source 
Enter the full path of the file representing the productis) you want to install: 
Path: | /u01/source/patches/Disk1/stage/products. xml 





HI Browse... | 





Destination 

Enter or select a name for the installation and the full path where you want to install the product. 
: Er 

Name: (DESE [=] 


Path: | JuO1/app/oracle/product/9.2 











If browse...) 





| About Oracle Universal Installer... 








( Help D { Installed Products... \— Back | Next 3 Install OE Cancel 





ORACLE 


Gambar 16. Specify File Location. 








Jika Anda memiliki lebih dari dua nodes, 
lakukanlah perubahan pada parameter 
CLUSTER NODES. Klik tombol “Next” 
@ Selanjutnya Oracle akan meminta kita 

untuk menjalankan script “orainstRoot. 
sh” yang terdapat pada direktori “/u01/ 
app/oraInventory” di semua RAC Mesin. 
Untuk melakukannya Anda harus meng- 
gunakan user root. 

Lroot@dsmpl root1# cd /u@1/ 
app/oraInventory/ 

Lroot@dsmp1 oraInventory ]# 
./OrainstROOt.Sh 

Creating the Oracle inventory 
pointer file (/etc/oraInst. 
loc) 

Changing groupname of /uQ1/ 
app/oralInventory to oinstall. 
[root@dsmpl oraInventory ]# 


Setelah itu klik tombok “Continue” untuk 
melanjutkan proses instalasi patches. 

@ Proses selanjutnya, pilihlah option “Ora- 
cle 9iR2 Patchset 9.2.0.6” pada “Select a 
Product to Install”, lalu klik “Next”. 

@ Proses selanjutnya akan tampil “Avail- 
able Product Component”. Tidak ada 
pilihan apa-apa pada layar ini cukup klik 
tombol “Next”. 

@ Seperti biasa sebelum memulai instalasi 
Oracle selalu memberikan “Summary”. 
Yakinkan pada menu “Global Settings 
|Cluster Nodes” terdapat semua RAC 
Node, dalam hal ini adalah dsmp1 dan 
dsmp2. Lanjutkan dengan mengklik 
tombol “Install”. 


Progress Instalasi Patches Oracle Database 

@ Setelah mengklik tombol “Install”, Ora- 
cle akan memulai instalasi patches, yaitu 
diawali dengan “Copying Files”. 

@ Setelah proses “Copying” berhasil, Ora- 


72 INFOLINUX 12/2005 


g Setup Privileges 


A configuration script needs to be run as root on cluster }choosing — 
nodes before installation can proceed. Leaving this 
window open, open another window and run 
'JuO1fapp/oracle/product/9.2/root.sh' as root on node 


(s) dsmp1,dsmp2, then return to this window and click 
OK to continue. 








(stop installation... ) 


You can find a log of this install session at: 
fuD1 fapp/oralnventory/logs/installActions2005-06-29 05-27-47PM.log 


£ Help ) { Installed Products.. 9 — Back a Next Yi Install | Cancel b 


ORACLE 





Gambar_17._Oracle_meminta_menjalankan_script_root. 


cle akan melanjutkan “Linking” semua 
component yang dispatches. 

@ “Setting up” adalah proses berikutnya. 

@ Bagian yang cukup penting adalah saat 
Oracle melakukan “Remote Operation” 
dengan melakukan copy Patches dari 
mesin 1 ke semua mesin RAC lainnya, 
dan pada saat Oracle meminta kita un- 
tuk menjalakan script “root.sh” seperti 
dalam gambar 17. 

Untuk menjalankan script “root.sh” iku- 
tilah langkah berikut: 
Lroot@dsmpl root1# cd /uð1/ 
app/Oracle/product/9.2/ 
[root@dsmp1 9.2]# ./root.sh 
Running Oracle9 root.sh 
SCIE o: 
\nThe following environment 
Vali dines dies sea 
ORACLE HOME- /u@1/app/ 
Oracle/product/9.2 


Finished running generic part 
of poco shssenipe 

Now product-specific root 
actions will be performed. 
Lroot@dsmp1 9.2]# 


Klik “OK” dan “Next” serta tunggu 
hingga instalasi sukses yang ditandai dengan 
layar “End of Installation”. 


Pembuatan database 

Setelah semua instalasi dari mulai OCFS, 
Oracle Cluster Manager dan Oracle data- 
base beserta Patchesnya terinstal dengan 
baik, inilah saat yang ditunggu-tunggu, 
karena kita akan membuat database meng- 
gunakan “Database Configuration Assis- 
tant” (DBCA). Untuk membuat database 
kita harus menyiapkan sebuah partisi baru 
yang terformat dengan Oracle Cluster File 


www.infolinux.web.id 


System (OCFS). Setelah menyiapkannya, 

lalu dimount ke folder “/u02”. setelah Anda 

menyiapkan partisi tersebut ikutilah lang- 

kah berikut ini: 

@ Jalankan command srvconfig — init dari 
user Oracle. 


Jalankan “dbca” dari user Oracle seperti 
di bawah ini. 

[Oracle@dsmp1 Oracle]$ dbca 
-datafileDestination /u@2/ 
REALDSMP/oradata 


@ Berikutnya akan tampil layar yang me- 
minta Anda memilih antara Oracle clus- 
ter database atau Oracle single instance 
database. Pilih option “Oracle cluster 
database” lalu klik tombol “Next”. 

@ Selanjutnya pilih option “Create database” 
karena kita akan membuat database. Lan- 
jutkan dengan mengklik tombol “Next”. 

@ Berikutnya akan tampil semua node 
untuk membuat cluster database. Klik 
tombol “Select All” untuk memilihnya. 
Dalam contoh ini ada 2 node, yaitu 
dsmpl dan dsmp2. Lanjutkan dengan 
mengklik tombol “Next”. 

@ Berikutnya adalah memilih template 
database. Pilihlah option “Transaction 
Processing”. Tipe database ini bisa Anda 
sesuaikan dengan kebutuhan. Lanjutkan 
dengan mengklik tombol “Next”. 

@ Langkah selanjutnya adalah mengisikan 
“Global Database Name” untuk data- 
base yang akan dibuat. Dalam contoh ini 
Global Database Name dan SID Prefix 
berisi reald. Lanjutkan klik “Next”. 

@ Pilihan selanjutnya adalah Option “Ded- 
icated Server mode” dan “Shared Server 
Mode”. Pemilihan ini baiknya disesuai- 
kan dengan kebutuhan aplikasi yang ada, 
karena dengan memilih “Shared Server 
Mode” berarti connection ke Oracle dari 
client akan dilakukan pooling. Untuk 
lebih detailnya mengenai Dedicated dan 
Shared, bisa Anda dapatkan dalam doku- 
mentasi Oracle. Kali ini kita pilih option 
“Dedicate server Mode”, lanjutkan den- 
gan klik tombol “Next”. 

@ Untuk konfigurasi memory bisa dilaku- 
kan di awal atau nanti setelah database 
terbuat. Pengaturan parameter yang 

tepat memerlukan statistika yang tepat 

terlebih dahulu, seperti berapakah nilai 

“shared Pool”, “Buffer Chace” atau PGA 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





yang tepat? Anda dapat membacanya pa- 
da bagian “Tuning database” dokumen- 
tasi Oracle. Untuk melanjutkan konfig- 
urasi database klik tombol “Next”. 

@ Untuk layar “Database Storage”, Anda ti- 
dak perlu melakukan perubahaan apapun, 
dan lanjutkan dengan klik tombol “Next”. 

@ Selanjutnya Oracle akan memulai insta- 
lasi. Tunggu hingga instalasi selesai. Se- 
lamat!! Anda telah berhasil melakukan 
konfigurasi Oracle cluster dengan baik. 


Startup, shutdown, dan status 
Oracle Database Cluster 
Setelah Oracle cluster berhasil diinstal, beri- 
kut ini adalah command untuk mengecek 
status, melakukan startup, dan shutdown 
database oracle. 
Check Status 
Loracle@dsmp1 oracle]# srvctl 
status database -d reald 
Instance realdl is running on 
node dsmpl 
Instance reald2 is running on 
node dsmp2 
Loracle@dsmp1 oracle]# srvctl 
status instance -d reald -i 
realdl 

Instance realdl is running on 
node dsmpl 
Loracle@dsmp1 oracle]# srvctl 
status instance -d reald -i 
reald2 

Instance realdl is 
running on node dsmp2 
Shutdown 
Loracle@dsmp1 oracle]# srvctl 

stop database -d reald 


Startup 
Loracle@dsmp1 oracle]# srvctl 
start database -d reald 


Uji coba failed over & load balancer 
Sekarang kita akan mencoba untuk menguji 
coba kehandalannya. Untuk itu ikuti step 
berikut ini. 
1. Yakinkan 2 Node dalam keadaan aktif 
dari mesin 1 (dsmp1). 
Loracle@dsmp1 oracle]$ 
sqlplus /nolog 
SUES Is Release Or 2.07 6.0 
- Production on Thu Jul 14 
09:53: 3552005 


Copyright (c) 1982, 2002, 
Oracle Corporation. All 
rights reserved. 

SQL> conn / as sysdba 
Connected. 

SQL> select count(*) as 
count_instance from 
gv$instance; 


COUNT_INSTANCE 


2. Lakukan Query berikut pada mesin 1 
(dsmp1). 
Loracle@dsmp1 oracle]$ sqlplus 
system/manager@reald 


Connected to: 

Oracle9i Enterprise Edition 
Release 9.2.0.6.@ - Production 
With the Partitioning, Real 
Application Clusters, OLAP 

and Oracle Data Mining options 
JServer Release 9.2.9.6.@ - 
Production 


SOLS select * from alll 
objects; 


3. Login ke mesin 2 (dsmp2) dan kita akan 
melakukan shutdown paksa (abort) pada 
mesin 2. 

Loracle@dsmp2 oracle]$ 

sqlplus /nolog 

Connected to: 

Oracle9i Enterprise Edition 
Release 9.2.0.6.@ - Production 
With the Partitioning, Real 
Application Clusters, OLAP 

and Oracle Data Mining options 
JServer Release 9.2.9.6.@ - 
Production 


SQL> conn / as sysdba 
Connected. 
SQL> shutdown abort 


4. Setelah Oracle pada mesin 2 di-shut- 
down, check kembali jumlah node yang 
aktif dari mesin 1. 

Loracle@dsmp1 oracle]$ 
sqlplus /nolog 


www.infolinux.web.id 





Oracle Cluster 





SQL*Plus: Release 9.2.9.6.0 
- Production on Thu Jul 14 
08:53:35 2005 

Copyright (c) 1982 2002, 
Oracle Corporation. All 
rights reserved. 

SQL> conn / as sysdba 
Connected. 

SQL> select count(*) as 
count_instance from 
gv$instance; 


COUNT_INSTANCE 


Terlihat di atas jumlahnya 1, dikarena- 
kan mesin 2 sudah kita shutdown. Lihat 
query yang masih berjalan pada mesin 1 
(dsmp1) apakah terhenti ketika mesin 2 
dishutdown? Query tidak akan berhenti 
walau ada salah satu mesin yang mati. 

5. Bagaimana jika mesin 1 juga kita shut- 
down? apakah proses akan terhenti? 
Loracle@dsmp1 oracle]$ 
sqlplus /nolog 
Connected to: 
Oracle9i Enterprise Edition 
Release 9.2. 0.0. 0 Production 
With the Partitioning, Real 
Application Clusters, OLAP 
and Oracle Data Mining options 
JdSenven Release I WCU 
Production 


SQL> conn / as sysdba 
Connected. 
SQL> shutdown abort 


Ketika semua mesin dalam keadaan of- 

fline, proses query akan terhenti dan 

menunggu sampai ada mesin yang kem- 

bali aktif dan proses query tersebut akan 

dilanjutkan, bukan diulang dari awal. 

6. Startup kembali semua database, dan li- 

hat proses query akan kembali berjalan. 
[oracle@dsmp1 Oracle]# srvctl 
start databaser d ier 


Dengan cluster ini sangat memungkink- 
an database Anda memiliki downtime yang 
sangat sangat kecil dan juga memberikan 
performansi yang sangat tinggi. Â 
Yahya Yanuar (yahya_yanuar@yahoo.com) 


INFOLINUX 12/2005 73 





Desknow Mail Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Desknow Mail Server, Mudah dan 


Serbaguna 


Anda memiliki banyak pilihan mail server di Linux. Sayangny 





biasa disertakan distro Linux kurang mudah pengelolaannya. Sebagaimalternat , Ande 


dapat mencoba Desknow mail server yang berbasis Java. 


ejak kali pertama diperkenalkan 

oleh seorang ilmuwan BBN Tech- 

nologies, Ray Tomlinson, lebih dari 
tiga puluhan tahun yang lalu, teknologi 
electronic mail atau e-mail telah mempra- 
karsai sebuah revolusi besar dalam sejarah 
komunikasi manusia. Kemudahan dalam 
mengaksesnya, kecepatan yang bisa dian- 
dalkan, serta hemat biaya, membuat surat- 
surat elektronik ini mampu mempengaruhi 
perilaku manusia dalam berkomunikasi. 
Tidak mengherankan jika dalam perkem- 
bangannya, aktivitas penggunaan e-mail 
menjadi sangat populer di kalangan peng- 
guna teknologi jaringan komputer mulai 
dari Local Area Network (LAN), Wide Area 
Network (WAN) sampai dengan Internet. 
Mulai sekadar digunakan untuk berkomu- 
nikasi antarpribadi sampai urusan peker- 
jaan, bisnis, ataupun lainnya. 

Adanya layanan mail server, meskipun itu 
hanya digunakan di area jaringan komputer 
lokal, ternyata dirasakan sangat membantu 
komunikasi antarpengguna komputer, ter- 
utama jika hal tersebut dalam sebuah organ- 
isasi bisnis. Surat, laporan, presentasi, pen- 
gorganisasian tim kerja, pengumuman dan 
informasi lainnya dapat dengan cepat diko- 





munikasikan menggunakan e-mail. Belum 
lagi jika mempertimbangkan arsitektur jar- 
ingan komputer yang ada. Adalah hal yang 
lumrah jika jaringan komputer yang ada te- 
nyata saling berjauhan, di tempatkan dalam 
lantai yang berbeda, atau gedung yang ber- 
beda. Apalagi jika cakupan jaringan kom- 
puter yang ada sudah mencapai jaringan 
komputer antarkota atau daerah. Karena 
itu, keberadaaan layanan mail server men- 
jadi hal yang wajar dipertimbangkan untuk 
disediakan sebagai komponen pendukung 
layanan komunikasi yang murah, cepat, dan 
mudah digunakan. 

Dalam mengimplementasikan sebuah 
mail server, biasanya beberapa hal yang di- 
persiapkan dari sisi hardware, antara lain 
ketersediaan infrastruktur jaringan kom- 
puter dan tentu saja sebuah komputer high 
end yang memiliki spesifikasi cukup baik 
sebagai mail server meskipun hanya rakitan 
kita sendiri. Sedangkan dari sisi software, 
perlu dipertimbangkan pula Operating Sys- 
tem yang digunakan. Platform Linux adalah 
sebuah pilihan yang tepat. Di samping ke- 
stabilan dan kehandalan yang ditawarkan, 
nilai plus lainnya dari Operating System 


Open Source ini adalah kemudahan dalam 





memperolehnya dengan budget yang tidak 

terlalu besar. Pilihan bisa kita jatuhkan pada 

nama Redhat, Fedora, Mandrake/Mandriva, 

Slackware, atau distro-distro terkenal lain- 

nya. 

Setelah itu kita dihadapkan pada be- 
berapa pilihan aplikasi mail server yang bisa 
digunakan di atas platform Linux, sebut saja 
Postfix, Omail, Sendmail, Xmail, Desknow, 
atau lainnya. Masing-masing aplikasi terse- 
but memiliki keunggulan dan ciri khasnya 
tersendiri, dan juga memiliki para pendu- 
kung yang fanatik dalam menggunakan dan 
mengembangkannya. Beberapa hal yang 
mungkin jadi pertimbangan dalam memilih 
paket aplikasi mail server biasanya: 

@ Kemudahan dalam instalasi. 

@ Jangkauan penggunaan, apakah mail 
server tersebut akan digunakan untuk 
layanan e-mail di jaringan LAN, WAN 
atau Internet. 

@ Fitur keamanan yang ditawarkan. 

@ Kemudahan dalam pengelolaan dan per- 
awatan. 

@ Fitur yang dapat dimanfaatkan. 

@ Kestabilan. 

@ Ataupun pertimbangan-pertimbangan 
lainnya. 











Sheli No.2 
a ZL 7 ap inc-aridesenowivin Shell. « | 4 DeskNow Configuration Wizard 


E OEP 
Gambar 1. Layar pertama Desknow Configuration Wizard. 


2. Shei 
Ee» 








74 INFOLINUX 12/2005 





Server Ports 


Select what HTTP ports the server will be using. Web browsers will use these ports 
to connect to DeskNow. 








HTTP Port 84 











HTTPS Port (secure) |444 











IP address [au v 








All 









Tip: it is possible to integrate DeskNd127.0.0.1 
provided in the documentation. If y0|192.168.31.57 
fe80:0:0:0:20f:eaff:fe15:53f8 

















Gambar 2. Menentukan port dan alamat IP. 


www.infolinux.web.id 





Instant Messaging 


DeskNow provides full instant messaging (chat) to enable real-time communication between 
users 








(HJ Enable Instant Messaging 


Plain Port (5222 


SSL Port 


FI Enable HTTP connections 


Enable or disable Instant Messaging, and select what ports the server should use. 
HTTP connections can traverse firewalls and proxies, so are useful if you have mobile users. | 











| Exit | < Prev | Next > | 





Gambar 3. Mengaktifkan Instant Messaging. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








Desknow Mail Server 








Mail configuration 


Select the configuration that best describes your use of DeskNow as mail server 





® | want to use DeskNow as a complete mail and collaboration server. DeskNow will be 
my mail server, Users will also be able to retrieve emails from accounts on other 
servers 


© | nave my Own mail server, or I want to use my ISP's mail server. I want to use 
DeskNow as collaboration server, and take advantage of its webrnail to read and send 
emails. 

© | want to use DeskNow for internal mail only. Users will not be able to send mail 
outside DeskNow. 














(ee | ee Jes] 





Gambar 4. Memilih jenis aplikasi. 


Pada umumnya, paket aplikasi mail ser- 
ver yang berjalan di platform Linux meru- 
pakan paket aplikasi high end yang biasa 
digunakan untuk menangani layanan email 
dalam kapasitas besar dan menjangkau ja- 
ringan komputer yang sangat luas seperti 
Internet. Fitur keamanan pun demikian, 
paket aplikasi Postfix misalnya, menjanjikan 
sejumlah uang bagi mereka yang mampu 
menemukan kelemahan di sisi keamanan, 
demikian pula dengan kemampuan men- 
gelola dan kestabilan dalam memproses e- 
mail yang mengagumkan. 

Akan tetapi, kesemuanya itu berban- 
ding terbalik dengan kemudahan dan ke- 
nyamanan saat instalasi. Untuk menginstal 
paket mail server sendmail misalnya, selain 
menginstal Sendmail sebagai SMTP server, 
kita pun perlu menginstal paket aplikasi 
POP3 dan IMAP. Proses konfigurasinya 
pun tidak mudah, diperlukan pengetahuan 
teknis yang cukup mengenai seluk-beluk 
protokol e-mail yang digunakan, konsep 
TCP/IP dan DNS yang cukup baik, teknik 
implementasi keamanan dan lainnya. Keru- 
mitan bertambah jika kita ingin menginteg- 
rasikannya dengan sebuah database server 
untuk menampung email yang diproses atau 
mengintegrasikannya dengan paket aplikasi 
webmail seperti Sguirel Mail. Hal tersebut 
berbanding terbalik juga dengan masalah 


troubleshooting dan maintenance yang bia- 


Mail relay 


Specify the IP addresses authorized to send emails using DeskNow as SMTP server without 
explicit authentication. 





Authorized IPs 
Add 


Remove 





192,168.31 


























| Exit | <Prev || Next >| 





Gambar 5. Menentukan alamat IP yang dizinkan relay. 


sanya tidak mudah. Memang sebuah harga 
yang pantas untuk mendapatkan sebuah 
mail server yang tangguh. 

Namun, jika kita mempertimbangkan 
sebuah aplikasi mail server untuk jangkau- 
an sedang seperti hanya digunakan untuk 
menangani layanan e-mail dalam sebuah 
Wide Area Network yang tidak terlalu rumit 
ataupun Local Areal Network yang cukup 
besar dan mempertimbangkan beberapa hal 
seperti: 

@ Tersedianya protokol mail standar 

SMTP/POP3/IMAP. 

@ Kemudahan dalam instalasi, pengelolaan 
dan maintenance. 

@ Paket aplikasi database server dan web- 
mail yang terintegrasi. 

@ User interface yang profesional dan mu- 
dah digunakan. 

@ Memiliki kestabilan dan kehandalan 


yang mencukupi. 


Kita dapat 
Desknow Mail Server Lite, sebuah aplikasi 


menjajal kemampuan 
mail server produksi Ventia Ltd. yang dibuat 
di atas platform pemograman Java. Fitur- 
fitur dari versi Lite Desknow Mail Server 
ini sudah dapat mencukupi keinginan kita 
untuk membangun sebuah mail server yang 
cukup baik, bahkan mungkin tergolong is- 
timewa. Fitur-fitur unik yang ditawarkan 
selain fitur standar SMTP/POP3/IMAP ter- 





Mail domain 


Specify the internet mail domain for this server 








Mail domain Imail.support.edu 


DeskNow will accept mail addressed to users of this domain. 

Note: to receive email from the Internet, you must setup your MX records in your Name 
server to point to this server. If you are not Sure what this means, consult your network 
administrator. 








Example: mycompany.com 








| Exit | < Prev | Next > | 





Gambar 6. Menentukan nama domain utama. 


integrasi dan lintas platform Operating Sys- 

tem, antara lain: 

@ Proses instalasi yang sangat mudah di- 
pandu Wizard GUI. 

@ Administrasi via web. 

@ Webmail dengan GUI yang sangat baik 
dan lengkap. 

@ Memungkinkan user untuk mengguna- 
kan mail client konvensional. 

@ Fitur kalender event baik personal mau- 
pun grup. 

@ Fitur sharing dokumen. 

@ Fitur Message Board dan Announcement 
yang dikelola Administrator. 

@ Fitur-fitur lainnya seperti Backup data, 
Multy Virtual Domain, SMTP Forward- 
ing maupun Multy POP3. 


Sedangkan fitur-fitur menarik versi Pro- 
fesional yang dapat kita coba selama 30 hari 
antara lain fasilitas Instan Messaging, Anti 
Virus, Anti Spam, Content Filtering, Mail 
Filter, Mailing List, SMTP over SSL, POP3 
over SSL, Web Folder dan lainnya. Namun 
fitur-fitur yang nonaktif setelah 30 hari 
tersebut bisa kita gantikan dengan paket 
aplikasi lainnya. Jika menginginkan fasilitas 
SSL kita bisa menggunakan aplikasi webmail 
Sguirrelmail atau sejenis yang menyediakan 
layanan SSL. Antivirus, Anti-spam dan Mail 
Filter bisa kita setting di aplikasi mail client 
yang ada di komputer user. Demikian pula 











Regional settings 


Select the default language and timezone 








Default interface language | English = | 








Defauit spelling checker language |English WSA) ~ 
Default timezone 





Asia/ Jakarta : West Indonesia Time v 





Set here the default language and timezone that DeskNow will use for new users. 
Users will also be able to choose a different language or timezone individually 

If your interface language is not listed here, you can easily translate DeskNow in your 
language, see the documentation for more information. 











Exit < Prev Next >| 


Gambar 7. Mengatur setting waktu regional. 


Database 


Select which database system to use 





@ Use the McKoi database 


©) Use another database (requires additional configuration) 


For your convenience, this distribution includes the McKoi Database system. 

McKoi database is a free open-source database suitable for light use (max 20-30 users) 
You can choose to use another type of database, 

DeskNow currently supports MySQL 4, MS SQLServer 2000 and PostgreSQL. 

A database migration tool is available if you decide to migrate your data at any time. 








i! 


Exit < Prev Save & Exit 





Gambar 8. Memilih database. 


www.infolinux.web.id 


Database 


Select which database system to use 





® Use the McKoi database Your settings have been saved 








You need to start or restart DeskNow for 
© Use another database (real the changes to have effect 


For your convenience, this di 
McKoi database is a free ope 
You can choose to use anoth| 
DeskNow currently Supports 
A database migration tool is 

















Gambar 9. Instalasi selesai menyimpan setting. 


INFOLINUX 12/2005 75 





Desknow Mail Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 











Session E View Bookmarks Settings Help 

















Bala shen | 


Gambar 10. Menguji dengan telnet. 





yang lainnya, bisa kita gantikan dengan pa- 
ket aplikasi lainnya. 


Proses instalasi yang mudah 

Hal yang paling mencolok dari Desknow 
Mail Server Lite ini jika dibandingkan de- 
ngan aplikasi mail server lainnya di ling- 
kungan Linux adalah proses instalasi yang 
mudah, sekalipun untuk para pemula di 
dunia Linux. 

Jika digambarkan, urutan proses instalasi 
Desknow Mail Server Lite ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Instal Java SDK jika belum terinstal pada 
distro Linux yang digunakan. 

Login sebagai super user atau root. 
Ekstrak paket Desknow Mail Server Lite 
ke folder yang disukai. 


a 


Copy folder desknow ke /var. 

Copy folder desknowdata ke /var. 

Copy file etc/desknow.conf ke /etc. 

Copy file etc/init.d/desknow ke /etc/init. 
Edit file /etc/desknow.conf untuk setting 
lokasi aplikasi Java atau parameter JA- 
VA HOME, biasanya ada di “/usr/java/ 
j2sdk1.4.2 ??” (?? = tergantung nomor 


et DA 


versi yang digunakan). 

9. Jalankan GUI wizard untuk konfigurasi 
/var/desknow/bin/config.sh. Pada wizard 
ini kita akan dipandu untuk melakukan 
setting: (Lihat gambar 1). 

@ Setting port Http, Https dan IP ad- 


. Ella Edt View Go Bookmarks Tools Window Help 


@, @ Q @ Q http//admin:&&/desknow'homa.do7Action-Login 
- 


= & Home 2B0otmars S morila og ‘S mozillaZine | mordev org 





Ia fi) 











Dem ha Ha 


EMS © 9 a 2 awavesamin nmas 
Gambar 13. Admin membuat user baru. 


| JJ oenxttom - mazina 


Ela 020 251: 





76 INFOLINUX 12/2005 

















„Eia Eat View Go Bookmarks Toot Window Help 
99909 Ia m 
a @ Home EBookmarks S morillaorg S maritaZine \ mozdev org 
desk Username jadi 
te | 
aa Password jer 1 
Bae 
Logan J 
DeskNow® 2.66 
PockatPC Login 
P remember my usemame 
T open in new window 
D OF Die Sas 
ERS O s a 2 Bowie morita i: | a30 1): 











Gambar 11. Login untuk user admin. 


dress server (Default HTTP port 
adalah 80, namun untuk menghindari 
bentrok dengan port dari Apache 
Server sebaiknya diganti ke nomor 
yang lainnya. Demikian pula dengan 
port HTTPS). (Lihat gambar 2). 

@ Setting port instan messaging (Lihat 


gambar 3). 

@ Setting memilih jenis aplikasi 
Desknow Mail Server Lite (Lihat 
gambar 4). 


@ Setting akses IP yang diijinkan 
melakukan relay SMTP (Lihat gam- 
bar 5). 

@ Setting virtual domain pertama (Lihat 
gambar 6). 

@ Setting regional dan zona waktu (Li- 
hat gambar 7). 

@ Setting sistem database, meskipun 
pada keterangan database McKoi ide- 
alnya digunakan untuk 20-30 user, 
namun penulis menggunakannya un- 
tuk 50—100 user dan sejak tiga tahun 
lalu tidak bermasalah. Desknow juga 
mensupport database lainnya seperti 
mySOL (Lihat gambar 8). 

@ Selesai (Lihat gambar 9). 


10. Jalankan Desknow Mail Server Lite 
dengan mengetik perintah /etc/init.d/ 
desknow start atau ketik perintah ser- 


vice desknow start (Untuk mematikan 











. Ella Eot View Go Bookmarks Toots Window Help | 


.20021 


26 Home Bookmarks Sy moril 




















zil 


nt Sl — ore | DB1181” MIA 
ae = SSB EEIE 


SI) Neemal 
S€&GS—=OG 





0 Bayu 


test email menggunakan Desknow Mallserver 




















rr ie | 





dn Jifoesvow-Mosita 


Gambar 14. Tampilan webmail. 


[F Deskaiow - New emaii - Mazitia |“ 


www.infolinux.web.id 


. File Eat View Go Bookmarks Tools Window Help 


@ @ Q @ Q http//admin:@&/desknow'homa.do?Action-Login 
` 


aú Home S Bootmarks So morila og mozillaZine "3 mardev.org 





dented 





H 
CEEDED? 
rpi 


it 





í 
& 


Pasi 
Fes? 
t 






Sif 


Last check: 1455 
sk Now 28.6 





eck Now 2È 
ID SF & rsen cata trom adan 


Es © 9 a 2 Laantingasmin. hamsitindi 
Gambar 12. Menu admin melalui web. 


ME 1 a 0g 


Ming uas 23: 


| EF vesrnow - mana 





layanan, pilih opsi “stop? dan untuk 
merestart “restart” ). 

11. Untuk menjalankan secara otomatis saat 
boot Linux edit file /etc/rc.d/rc.local lalu 
ketik dibaris terakhir service desknow 
start. 

12. Restart Linux. 

13. Cek menggunakan perintah telnet untuk 
memastikan layanan protokol SMTP 
dan POP3 aktif (Lihat gambar 10). 

14. Untuk pengadministrasian awal, buka 
browser favorit dan ketik di address bar 
http://nama_host atau localhost atau IP 
address:port lalu login: (Lihat gambar 
11). 

username : admin 
password : password 

15. Ganti password username : admin. 

16. Setting account email untuk user. 

17. Selesai. 


Setelah proses instalasi selesai, maka 
Desknow Mail Server Lite dengan segala 
fiturnya ini telah siap digunakan oleh user. 


Administrasi mail server via web 

Artinya, dari manapun dan kapanpun, se- 
lama ada jaringan yang terkoneksi ke mail 
server yang telah kita buat maka, semua 
prose pengaturan mulai melakukan setting 
account mail user, pengaturan layanan, 
setting mail server, announcement sampai 





--— Original Message ----- 
From: dindin nugraha <dindin@mail support. edu> 
support edu> 


Subject: Test Mail dari Desknow 











t 

2 
5 
7 
ñ 
2 
= 
ž 
ž 
= 
A 








ERS © 9 a 2 gerergeem tomate 
Gambar 15. Mengakses dengan Kmail. 


| Sr Mmi - Kontact 


| ‘Big! a30 3:31) 





Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 












2z s 8 & 3H 5 
as R 
kpesssssssssssssessssisssgsgesgĚ 


R 





BAL. Rr 3 


e 
kd 








DOF D lore 
Eas ®©222's dined 


= ‘Ei oso 36: 
Gambar 16. Aplikasi web kalender. 





io [B DeskNow - mania 





melakukan setting message board dapat 
dilakukan secara remote melalui sebuah 
web browser baik yang berjalan di platform 
Linux maupun Operating System lainnya. 
(Lihat gambar 12 dan 13). 


Webmail dengan GUI yang sangat 
baik dan lengkap 

Selain proses instalasi yang terbilang cukup 
singkat di platform Linux, hal lain yang juga 
dinilai baik adalah fasilitas webmail-nya. 
User Interface yang dimilikinya termasuk 
‘good looking’ serta dapat di-customize se- 
suai selera user dan yang terpenting, sangat 
mudah dalam penggunaannya. Segala fitur 
yang disediakan oleh Desknow Mail Server 
Lite ini dapat dijangkau dengan mudah 
oleh user-nya. (Lihat gambar 14). 


Memungkin user untuk menggu- 
nakan mail client konvensional 

Bagi user yang lebih suka menggunakan 
program e-mail client konvensional dapat 
seperti biasa melakukan setting seperti biasa 
pada mail client favoritnya seperti Evolu- 
tion, Kontact maupun mail client platform 
lainnya seperti Outlook Express, Eudaora- 
mail, Foxmail ataupun lainnya bila perlu, 
menggunakan fasilitas telnet sekalipun. (Li- 
hat gambar 15). 


Fitur kalender even, baik personal 
maupun grup 

Fitur yang cukup membantu untuk meng- 
atur kegiatan sehari-hari ini men-support 
kalender even grup yang dapat digunakan 
sebagai sarana kolaborasi kerja dalam se- 
buah tim kerja. (Lihat gambar 16). 


Fitur sharing dokumen 

Layaknya sebuah file sharing dalam sebuah 
sistem jaringan komputer, mail server ini 
menyediakan fitur file sharing untuk dapat 


„ File Et View Go Bookmarts Toot Window Help 
" j 


a É Home Bookmarks \ motillacrg \ moritaZine "4 mozdev or 














oe w 





Desknow Mail Server 





Ei ew Go Bookmarks 
Q, @ Q @ è htp admin 8A/desknomhome.do7ActioneLogin 
- 


a % Home (Bookmarks “> mosillaorg o moritaZine “s mozdev org 





pa Amia cade: Top beru buatan toni 2307 PMI 
=" Ini adalah topik baru buatan user "admin" yang bisa diakses oleh 
seluruh account pada domain "mail.support.edu 
sedi iosia “indica 








Na Da 





DV OF & | bere 





= 
‘igi 020 3:8) 


PNS © o a 2 eesemen 


Gambar 17. Fitur file sharing. 


Ji oesnow - meena 














digunakan sebagai sarana berbagi doku- 
men-dokumen kerja kepada user-user 
lainnya. Dokumen-dokumen yang perlu 
mendapat tinjauan dari user lainnya dapat 
dengan mudah diakses oleh user dalam 
sistem jaringan yang sama. (Lihat gambar 
17). 


Fitur message board dan announce- 
ment 

Fitur message board dan announcement ini 
sepenuhnya dikelola oleh seorang System 
Administrator (SysAdmin). Fitur message 
board dapat disetting hak aksesnya dan 
dibuat sesuai permintaan dari user baik itu 
untuk sekelompok user tertentu maupun 
untuk seluruh user yang ada. Sedangkan 
fitur announcement sepenuhnya menjadi 
hak System Administrator untuk meng- 
gunakannya, biasanya digunakan untuk 
mengumunkan hal-hal penting yang perlu 
disampaikan kepada semua user yang ada. 
(Lihat gambar 18). 





———— 
BN 390 In) 


Eic o s a aamua 


Gambar 18. Fitur message boards. 


Fitur-fitur menarik lainnya 
@ Support multi domain virtual. Fitur ini 


| E DeskNow - rezina 





memungkinkan kita membuat lebih dari 
satu domain virtual untuk memudahkan 
pembagian account user berdasarkan de- 
partemen, misalnya. 

@ Fasilitas backup database yang dapat di- 
setting otomatis sesuai dengan keinginan 
kita, fitur tersebut sangat berguna un- 
tuk menjaga kemungkinan yang tidak 
diinginkan seperti kerusakkan database 
maupun program. 

@ Support akses ke beberapa POP3 server 
lainnya. Fitur ini memudahkan user 
dalam mengelola account email dari mail 
server POP3 lainnya. 

@ Memungkinkan user mengirimkan e- 
mail ke mail server SMTP lain dengan 
menggunakan fasilitas relay yang dimil- 
iki oleh Desknow Mail Server Lite ini. 

@ Logo pada tampilan awal bisa diubah 
dengan logo kita sendiri. A 

Dindin Nugraha (d_nesea@yahoo.com) 


Linux merupakan trademark dari Linus Torvalds. Linux di sini merupakan pemendekan dari GNU/Linux. 


www.infolinux.web.id 





INFOLINUX 12/2005 77 


Info Harga 





FIBRE / GIGABIT SWITCH 

3COM 3016478 3Com Baseline(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 

3COM 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, 
unmanaged 

3COM 3216485 3Com Baseline(r) Switch 2816-SFP Plus , 16-port, 
10/100/1000Mbps - 4 Slot SFP 

3COM 3C17700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT 

3COM 3017701 SuperStack 3 Switch 4924 (24x100/1000Base-T Port) 
3COM 3C17702 Superstack 3 Switch 4900SX , 12x 100/1000baseSX 

3COM 3017706 SuperStack 3 Switch 4950 12 ports 10/100/1000 Base T, 

6 ports 1000 Base SX, 6 GBIC Slots 

3COM 3C17714 SuperStack 3 Switch 4900 4 Slot GBIC Module 

ALLIED TELESYN AT-GS916GB 16 port, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 
Unmanaged 

ALLIED TELESYN AT-GS924GB 24 ports, 10/100/1000TX + 2 Gbic expansions, 
Unmanaged 

CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and 2 ports 
10/100/1000BASE-T uplinks, Standard Image 

CISCO WS-C2970G-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image 

COMPEX DSG-1005 5 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane 

COMPEX DSG-1008 8 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane 

COMPEX GSC-2008WM 8 Port 10/100/1000 Mbps,Cable CAT 6, 8K Mac 
address, Port Based VLAN & Tagged VLAN 

DLINK DES-3226S 24 port 10/100/1000Mbps, Stackable 

DLINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, 
Stand-alone, Unmanaged, Desktop 

LINKSYS SD2005 5-Port , 10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit Switch 
LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 

LINKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 

LINKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit 

LINKSYS SRW 2024 24-Port, 10/100/1000Mbps Gigabit Switch with WebView 
TRENDNET TEG-S41SX 5-port (4 x 10/100/1000, 1 x Mini GBIC) Gigabit Switch 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


US$ 
US$ 


US$ 


US$ 


US$ 
US$ 


US$ 


US$ 


US$ 
US$ 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 





695 
1045 

145 
3990 
4990 
7200 
7995 


990 
810 


1150 


1996 


3196 
129 


145 


1077 


337 
149 


120 
150 
360 
480 
600 
260 


KVM SWITCH 


APC AP9254 1 Console - 4 port 

APC AP9258 1 Console - 8 port 

ATEN ACS1216A 1 Console(PS/2), 16 Server(PS/2); w/ Firmware Upgrade; OSD 
ATEN CS62A 1 Console (PS/2), 2 Port; Built-in Cable 

ATEN CS64AZ 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2) with audio; Built-in Cable 
ATEN CS9138 1 CONSOLE 8 PORT WITH OSD 

ATEN CS914C 1 Console(PS/2), 4 PCs(PS/2); support AT; cable included 
DLINK DKVM-8E 8-port video, PS/2 keyboard,PS/2 mouse KVM switch, 

3 set of cables included 

LEVELONE KVM-0405 4-port KVM Switch PS/2 w/ Cable (Palm Size) 
LINKSYS PS2KVM4 ProConnect 4-port Compact KVM Switch for 4 CPU 
LINKSYS SVIEWO4 ProConnect 4-Port KVM Switch for 4 CPU’s 

LINKSYS SVIEWO8 ProConnect 8-Port KVM Switch for 8 CPU’s 

REXTRON IKV108D Integrated Console Drawer 15” TFT LCD + 8-port PS/2 KVM 
Switch, /w OSD, 1U (cable not icluded) 

REXTRON KMH4C 1 Console 4 Port (compact size) with cable 

REXTRON KMHA2C 1 Console, 2 Port (compact size),w/cable, audio support 
REXTRON KNCS11C Sun to PS/2 Converter 

REXTRON KNV104 1 Console - 4 port 

REXTRON KNV104D 1 Console - 4 port with OSD 

REXTRON KNV108 1 Console - 8 port 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 
US$ 


650 
850 
835 

50 

95 
300 
115 
327 


87 
95 
125 
210 
2059 


154 
99 
88 

154 

209 

385 





REXTRON KNV108D 1 Console - 8 port with OSD US$ 
REXTRON KNV116D 1 Console - 16 port with OSD US$ 
REXTRON KNV2108D 2 Console - 8 port with OSD US$ 
REXTRON KNV2116D 2 Console - 16 port with OSD US$ 
REXTRON SNV104R Pure SUN KVM Switch 4 Port US$ 
REXTRON SNV108R Pure SUN KVM Switch 8 Port US$ 
REXTRON SNV2208R Matrix 2 Users to 8 SUN servers US$ 
REXTRON TNP 14C KVM Switch 1 Console 4 Ports with cable (Tower) US$ 
REXTRON VSA-14 Video Splitter 350Mhz Bandwidth, VGA input, 4 Output US$ 


ROUTER & BRIDGES 


473 
879 
599 
1230 
549 
190 
1125 
154 
165 


195 


ALLIED TELESYN AT-MC603 Media Converter VDSL to 10/100TX - Subscriber Side US$ 


ALLIED TELESYN AT-MC604 Media Converter VDSL to 10/100TX - Provider Side US$ 


195 


CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, 32M Flash/64M DRAM US$ 


CISCO 1721 Bundle CISCO 1721 + WIC-1T + CAB-SS-V35MT 
CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM 
CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/96DRAM 


US$ 
US$ 
US$ 


1012 
1175 
1205 
2015 


CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash / 64DRAM US$ 
CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis,32Flash/96DRAM US$ 


CISCO 1841 Modular Router with 2xFE, 2 WAN slots, 32MB FLASH / 128MB DRAM US$ 
CISCO 1841-HSEC/K9 1841 Security bundle with AIM-VPN, Advance IP Services, US$ 
64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 1841-SEC/K9 1841 Security Bundle, Advance Security, 64MB FLASH / US$ 
256MB DRAM 

CISCO 1841-T1 1841 bundle with WIC-1DSU-T1-V2, IP Base, 32MBFLASH / US$ 
128MB DRRAM 

CISCO 1841-T1SEC/K9 1841 Security Bundle with WIC-1DSU-T1-V2, US$ 
Advance Security, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash / US$ 
128DRAM 

CISCO 2621XM Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, US$ 
32Flash / 128DRAM 

CISCO 2650XM High Performance 10/100 Modular Router with Cisco IOS IP, US$ 
32Flash / 256DRAM 

CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice 12.3(4)T,32Flash / US$ 
256DRAM 

CISCO 2801 2801 Router AC Power, 2FE, 4slots (2HWICs), 2AIMS, IP BASE, US$ 
64MB FLASH / 128MB DRAM 

CISCO 2801-HSEC/K9 2801 Security Bundle, AIM-VPN / EPII-PLUS, US$ 
Advance IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 2811 2811 with AC Power, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, US$ 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 2811-HSEC/K9 2811 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance US$ 
IP Service, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 2821 2821 with AC Power, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, US$ 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 2821-HSEC/K9 2821 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance US$ 
IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 2851 2851 with AC Power, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, 1NME-XD, 2AIM, US$ 
IP BASE, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 2851-HSEC/K9 2851 Security Bundle, AIM-VPN-EPII-PLUS, Advance US$ 
IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 

CISCO 3725 3700 Series, 2-Slot, 2 FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 


1285 


2095 


1075 


2995 


1960 


1875 


2140 


2015 


2500 


2660 


4845 


1565 


2820 


1960 


3210 


3050 


4300 


5090 


6350 


6870 


CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 


CISCO 3825 3825 with AC PWR, 2GE, 1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, US$ 
64MB FLASH / 256MB DRAM 
CISCO 3825-HSEC/K9 3825 Security Bundle, AIM-VPN/EPII-PLUS, Advance US$ 


IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM 


9700 
1448 


9090 





78 INFOLINUX 12/2005 


www.infolinux.web.id 














CISCO 3845 3845 with AC Power, 2GE, 1SFP, 4NME, 4HWIC, IP Base, 64MB US$ 10190 LINKSYS WAP54G Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, US$ 78 

FLASH / 256MB DRAM Data Rate 54Mbps, Indoor 

CISCO 3845-HSEC/K9 3845 Security Bundle, AIM-VPN-HPII-PLUS, Advance US$ 12465 LINKSYS WAP55AG Wireless IEEE 802.119, Acces Point, 2.4 Ghz, US$ 160 

IP Services, 64MB FLASH / 256MB DRAM Data Rate 54Mbps, Indoor 

CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), One ISDN BRI1 S/T US$ 645 LINKSYS WMP11 Wireless IEEE 802.11b, PCI Card for Desktop, 2.4GHz, US$ 44 

(RJ-45 connector) Data Rate 11Mbps 

CISCO 803 ISDN BRI/Ethernet Router , 4-port Hub 10BASE-T (RJ-45), One ISDN US$ 725 LINKSYS WMP54G IEEE802.11g, PCI Card for Desktop US$ 54 

BRI S/T, Two RJ-11 LINKSYS WPC11 Wireless IEEE 802.11b, Wireless PCMCIA, 2.4GHz, US$ 32 

CISCO 805 Ethernet/Serial Router, One 10BASE-T (RJ-45), One Serial port US$ 810 Data Rate 11Mbps 

CISCO 805 Bundle CISCO 805 + CAB-SS-V35MT= US$ 749 LINKSYS WPC51AB Wireless PCMCIA, 54 Mbps US$ 89 

CISCO 837-K9 Cisco 837 ADSL Router US$ 550 LINKSYS WPC54G Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter US$ 48 

DLINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 79 LINKSYS WPC55AG Wireless-G Notebook PCMCIA Adapter US$ 110 

1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband Router Plus LINKSYS WRT54G Wireless G Broadband + Router US$ 76 

Print Server LINKSYS WUSB11 Wireless USB Network Adapter 11 Mbps US$ 44 

LINKSYS BEFSR41 BroadBand Router, 4-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 54 LINKSYS WUSB54G Wireless-G USB Network Adapter US$ 54 

1-port WAN, 10Mbps DSL/Cable LINKSYS WUSB54GP WIRELESS-G USB NETWORK ADAPTER US$ 79 

LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 109 SENAO NL 3054 UB5 Wireless USB Network Adapter US$ 99 

1-port WAN,10Mbps, DSL/Cable SENAO SL 2511 BGPlus Wireless Outdoor AP/Router/Bridge, Point-to-Multi Point, US$ 850 

LINKSYS BEFVP41 EtherFast Cable/DSL , 4-port UTP, 10/100Mbps Switch, VPN US$ 140 IP Routing 

LINKSYS RT31P2 Broadband Router with 2-phone ports for Voice-over-IP US$ 119 SENAO SL 2511 CDPlus Wireless PCMCIA Card US$ 75 

LINKSYS RV082 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing US$ 355 SENAO SL 2611CB3+ DLX Wireless AP/Bridge Client Bridge, Point-to-Point, US$ 150 

Point-to-Multi Point, PnP, DHCP Client, Hide SSID, MAC Address filtering - 

ALLIED TELESYN AT-WA3404 11 Mbps SOHO Access Point with 4 10/100TX US$ 79 SMC 2404WBR Wireless Broadband Router + WAP Turbo 11/22 Mbps, US$ 107 

ALLIED TELESYN AT-WCP200G 54Mbps, IEEE802.119, Wireless PCI Adapter US$ 69 3 port switch, 1 x UTP WAN port for ADSL/Cable, SPI Firewall 

BELKIN F5D7000uk Wireless Desktop Network Card, 54Mbps, 802.119 US$ 50 SMC 2435W Wireless PC Card Turbo 11/22 Mbps US$ 85 

BELKIN F5D7001ak High Speed Mode Wireless G Desktop Network Card, 125mbpsUS$ 62 SMC 2555W-AG Elite Connect Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Access Point, US$ 585 

BELKIN F5D7010uk Wireless Notebook Network Card, 54Mbps, 802.119 US$ 49 Support PoE 64/128/152-bit WEP encryption, IEEE 802.1x authentification 

BELKIN F5D7011ak Wireless Notebook Network Card, 125Mbps, 802.119 US$ 61 access control with key rotation 

BELKIN F5D7050 Wireless USB Network Adapter, 802.119 US$ 63 SMC 2602W v.3 EZConnect Wireless 11 Mbps 2.4 Ghz DSSS Wireless Ethernet US$ 75 

BELKIN F5D7230ak4 Wireless DSL/Cable Gateway Router, 54Mbps, 802.119 US$ 84 PCI Card 

BELKIN F5D7231ak4 Wireless DSL/Cable Router -SOC, 124Mbps, 802.119 US$ 105 SMC 2642W EZConnect Wireless 11Mbps 2.4GHz DSSS Wireless Ethernet US$ 120 

BELKIN F5D7630ak4A Wireless ADSL Modem with Built-in 11g Router US$ 172 Compact Flash Card 

BELKIN F5D7633uk4A ADSL2+ Modem with High-Speed Mode Wireless-G Router, US$ 184 SMC 2662W V.4 EZConnect Wireless USB Adapter, 11Mbps 2.4GHz DSSS (Direct US$ 70 

125Mbps Sequence Spread Spectrum), dual dipole antenna, 64/128-bit WEP encryption 

BELKIN F5D8000ak Wireless Pre-N Desktop Network Card US$ 220 SMC 2802W EZConnect G Wireless PCI Adapter 11/54Mbps 2.4GHz, IEEE 80211g US$ 95 

BELKIN F5D8010ak Wireless Pre-N Notebook Network Card US$ 160 SMC 2835W EZConnect G Wireless 32 bit Cardbus Adapter 11/54 Mbps, US$ 95 

BELKIN F5D8230-4 Wireless Pre N Router US$ 245 2.4GHz IEEE 802119 

BILLIONTON WAP11 Wireless CardBus 11 Mbps, 64/128 bit WEP, IEEE 802.11b US$ 40 SMC 2862W-G EZ Connect g Wireless USB Adapter, 11/54Mbps, 2.4GHz US$ 100 

CISCO AIR-AP1121G-A-K9 802.11g AP, Single MPCI Radio, Internal Antenna, US$ 595 OFDM, 2.0, 64/128-bit WEP encryption and IEEE802.1x authentication, USB 2.0 

FCC Configuration SMC Pro Wire 11/22MBps Auto Sensing Wireless Cable/ DSL BroadBand Router US$ 160 

CISCO AIR-AP1220B-A-K9 802.11b AP w/Avail CBus Slot, FCC Cnfg US$ 750 + 11MBps Wireless USB Adapter 

COMPEX WL-11B+ Wireless LAN PCMCIA Adapter, 11 Mbps, US$ 49 SMC WMR-AG EZ-Stream Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Multimedia Receiver US$ 450 

64bits or 128bits transmission 11/54Mbps, IEEE 802.119, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b compliant, built in antenna 

COMPEX WLU-11A-E Wireless LAN USB Adapter, 11Mbps, 64bits or US$ 50 TRENDNET TBW-101UB Wireless Bluetooth USB Adapter US$ 51 

128bits transmission TRENDNET TBW-102UB Wireless High Power Bluetooth USB Adapter US$ 57 

DLINK DI-524 AirPlus G High Speed 2.4GHz (802.119) Wireless Router, US$ 87 TRENDNET TEW-212APBO 11Mbps outdoor AP Bridge Router /w built in 100BIi US$ 797 

Speed 54Mbps antenna 

DLINK DI-624 Air Plus Extreme G Wireless Access Router, Speed 101mbps US$ 107 TRENDNET TEW-226PC 11Mbps Wireless PC Card / Realtec US$ 37 

DLINK DSA 3100 Hot Spot Gateway for Wireless Internet Connection US$ 400 TRENDNET TEW-228PI 11Mbps Wireless PCI Adapter / Realtec us$ “37 

DLINK DWL-2100AP/E 108/54Mbps (802.119) Wireless LAN Access Point US$ 105 TRENDNET TEW-229UB 11Mbps Wireless USB LAN Adapter / Realtec US$ 39 

with 1 Removeable Antenna, 1-port UTP 10/100Mbps, Manual CD + TRENDNET TEW-230APB 11Mbps Wireless Access Point with Bridge US$ 89 

Power Supply + UTP Cable Included TRENDNET TEW-231BRP 11Mbps Wireless AP Router with 4-port Switch US$ 85 

DLINK DWL-G120 54Mbps USB to wireless LAN converter, IEEE 802.119 US$ 50 TRENDNET TEW-401PC+ 125/54Mbps 11g Wireless PC Card US$ 69 

with built-in antene TRENDNET TEW-403PI+ 125/54 Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter US$ 69 

DLINK DWL-G122 Wireless LAN USB Adapter, 54Mbps US$ 45 TRENDNET TEW-410APB+ 125/54Mbps 11g Wireless Access Point with Bridge US$ 125 

DLINK DWL-G510 Wireless IEEE802.11g, PCI Adapter, 2,4 Ghz, US$ 47 TRENDNET TEW-410APB+ Bndl 1 1 unit of TEW-410APB- (125/54Mbps 119 US$ 234 

Data Rate 54 Mbps, Indoor, Outdoor Wireless Access Point with Bridge) and 2 units of TEW-424UB (54Mbps 11g 

DLINK DWL-G700AP Wireless IEEE802.119, Access Point, 2,4 Ghz, US$ 85 Wireless USB Adapter) -BUNDLE 

Data Rate 54 Mbps, Indoor TRENDNET TEW-410APB+ Bndl 2 1 unit of TEW-410APB- (125/54Mbps 119 US$ 234 

LINKSYS BEFW11S4 Wireless IEEE 802.11b, Wireless Access Point + US$ 57 Wireless Access Point with Bridge) + 2 units of TEW-401PC+ (125/54Mbps 11g 

Broadband Router, 2.4 GHz, Data Rate 11Mbps, with 4-Port Switch Wireless PC Card) -BUNDLE 

& 1-Port for Cable/DSL Modem TRENDNET TEW-411BRP+ 125/54Mbps 11g Wireless Router with 4-port Switch US$ 139 

LINKSYS WAP11 Wireless IEEE 802.11b, Access Point, 2.4 GHz, US$ 57 TRENDNET TEW-423PI 54Mbps, IEEE802.11g Wireless PCI Adapter US$ 50 

Data Rate 11Mbps, Indoor (Optional Outdoor Capability) TRENDNET TEW-424UB 54Mbps 11g Wireless USB Adapter US$ 51 
www.infolinux.web.id INFOLINUX 12/2005 79 








Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 





Teka-Teki Linux 












SOTNECEEILESUC 
BSVNCFBVOIEVB 
FEAAILEVAEACVS 
RSRVRSNRCDAAR 
VCEUDULSVIBIR 
FEEECIVAEDHAV 
SESCDSBVCEERC 
TCUEENDVHKHE | 
RASDAEFERCWO I 
SEHEHNEEACHA 
RNEDVBHNBC 
EFVAEEDVBVYV E 
CAVNERI SR H R 
OCACTDN I VAA 
FEDORACOREHWV 


NEXUS 


Get Ready to Connect 


Berniat mendapatkan Sharing USB HUB dari Nexus? 
Tersedia 10 buah Nexus Sharing USB HUB untuk 10 pemenang. 
Baca keterangannya pada kotak di samping. 


80 INFOLINUX 12/2005 





SOm<sSoosm-— 


bc —HNUZYSLUYUYWZSOMS 





www.infolinux.web.id 





inux 


Caranya: 


Di antara susunan huruf di samping 
tersembunyi beberapa distro Linux ma- 
yor. Pada contoh di samping diperlihat- 
kan ‘Debian’. Arah tulisan bisa berupa 
horizontal, vertikal, maupun diagonal, 
dengan arah membaca bisa dari kiri ke 
kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau 
bawah ke atas. 





Anda tidak perlu mengungkap semua 
distro Linux mayor yang tersedia di sam- 
ping, Anda hanya perlu mengungkap 4 
(empat) distro Linux mayor saja. Kemu- 
dian kirimkan jawaban Anda melalui kartu 

| pos ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV 
No. 11, Jakarta 10430. Jangan lupa agar 
menyertakan kupon Kuis InfoLINUX 
yang tercantum di halaman ini. Kartu pos 
Anda kami terima paling lambat tanggal 
1 Januari 2006. Kartu pos akan diundi 
dan nama pemenang kami umumkan di 
InfoLINUX No. 02/2006. 


Bagi para pemenang, harap mengonfir- 
masikan ke Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX 
melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127. 
Pemenang yang tinggal di Jabodetabek, 
harap mengambil langsung hadiahnya 
di Kantor Redaksi /nfoL/NUX, pada jam 
kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 s/d 
16.30) dengan menyerahkan identitas 
diri. Bagi pemenang di luar Jabodetabek, 
hadiah akan dikirim (ongkos pengiriman 
hadiah ditanggung pemenang). Hadiah 
yang tidak diklaim hingga dua bulan se- 
menjak terbitnya edisi pengumuman ini 
dinyatakan hangus. 








Pemenang Teka-Teki Linux Edisi 10/2005: 
Hadiah: Printer Epson C45 


1. Pristiyanto 
Pusat Rehabiitasi YAKKUM, Jl. Kaliurang, 
Yogyakarta - 55581 

2. Herry 
Cibubur, Jakarta Timur - 13720 


EDISI MENDATANG Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 








InfoLINUX Bulan Depan 





Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho a 
Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, Da patka n Ed ISI 01 / 2006 
| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Bonifacius S. Ryanto 
Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 





316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 

TATA LETAK & DESAIN eee co MAN 

Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria Henna Nat Ines opere 4 
Oktober @ 09:38:49 WIT (77 reads) uiryadi salim? 193d$ xmns & 

IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA ki 9 “as De aa pa Surfers 


Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 
Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung 
Jakarta 13930 


Telepon: (021) 4682-6816, 461-6779 Bebaskan Pikiran Anda! 
pao U eE Karena dunia desktop tidak hanya berputar di ruang 


Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- i ‘ 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 dua dimensi! 





KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 


PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama Dunia Mesin Virtual 

PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta Membahas teknologi yang menyatukan berbagai sistem ke dalam 
Isi di luar tanggung jawab percetakan satu mesin, serta aplikasi apa saja yang dapat digunakan. 

Semua tip yang ada di dalam majalah ini 


gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak Mengen al Cramfs 


bertanggung jawab atas kehilangan data 


atau kerusakan pada komputer, alat-alat, Linux mengenal banyak sekali filesystem. Dan salah satunya adalah 
atau software yang Anda miliki ketika meng- filesystem kecil ini yang juga sering digunakan berbagai distro. 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus : : 

Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan Distro Paling Sederhana 

dari GNU/Linux. Merasa pusing dengan distro yang menyertakan banyak software 
Semua trademark lainnya merupakan hak yang berfungsi sama? Linux menyediakan pocketlinux! 


masing-masing pemiliknya. 


Menggunakan IceWM 
Keindahan dunia desktop juga ternyata bisa dinikmati oleh kom- 
puter yang berspesifikasi rendah. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


82 INFOLINUX 12/2005 www.infolinux.web.id 


